Muhammad Ajib, Lc., MA. 


33 

Macam Jenis 
Shalat Sunnah 





Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT) 

33 Macam Jenis Shalat Sunnah 
Penulis : Muhammad Ajib, Lc., MA. 

211 hlm 

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang 
mengutip atau memperbanyak sebagian atau 
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. 

Judul Buku 

33 Macam Jenis Shalat Sunnah 

Penulis 

Muhammad Ajib, Lc., MA. 

Editor 

Aufa Adnan asy-Syaafi'iy 

Setting 8 t Lay out 

Asmaul Husna, S.Sy., M.Ag. 

Desain Cover 

Syihabuddin, Lc. 

PENERBIT 

Rumah Fiqih Publishing 
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan 
Setiabudi Jakarta Selatan 12940 

Cetakan Pertama 

24 Februari 2020 




4 


Daftar isi 

Daftar Isi.4 

Macam-macam Shalat Sunnah.6 

A. Shalat Sunnah Ada 33.7 

1. Shalat Rawatib.8 

2. Shalat Sunnah Wudhu.27 

3. Shalat Tahiyyatul Masjid.31 

4. Shalat Tahajjud.41 

5. Shalat Tarawih.51 

6. Shalat Witir.67 

7. Shalat Dhuha.77 

8. Shalat lsyroq (Syuruq).89 

9. Shalat Awwabin.96 

10. Shalat Tasbih.101 

11. Shalat Hajat.109 

12. Shalat Taubat.113 

13. Shalat Istikharah.116 

14. Shalat led.126 

15. Shalat lstisqa'.141 

16. Shalat Gerhana.146 

17. Shalat Mutlaq.152 

18. Shalat Sunnah Raghaib.154 

19. Shalat Sunnah Nisfu Sya'ban.163 

20. Shalat Sunnah Sebelum Akad Nikah.175 

21. Shalat Sunnah Zafaaf.177 

22. Shalat Sunnah Safar.180 




























5 


23. Shalat Sunnah Masuk/Keluar Rumah.182 

24. Shalat Setelah Keluar Dari Hammam.185 

25. Shalat Sunnah Singgah Di Suatu Tempat.... 187 

26. Shalat Sunnah Ketika Menghafal al-Quran. 188 

27. Shalat Sunnah Zawwal.189 

28. Shalat Sunnah Ihram.192 

29. Shalat Sunnah Thawaf.194 

30. Shalat Sunnah Setelah Keluar Dari Ka'bah . 196 

31. Shalat Sebelum Keluar Dari Masjid Nabawi 197 

32. Shalat Sunnah Syukur Setelah lstisqa'.199 

33. Shalat Sunnah Qatl.200 

Penutup.203 

Referensi.205 

Profil Penulis.207 













6 


Macam-macam Shalat Sunnah 


_Al ^1 p _^Jlj S*^_ s^Jtj aSj wL«3-I 

. Jjt; Lal . 4^>t_y5j 4 JI ^Ipj wt«^ IjU-y»’ (jjL- 

Pada buku ini kita akan sama sama mempelajari 
ilmu yang berkaitan dengan fiqih shalat sunnah. 

Barangkali kita bertanya-tanya dalam benak kita. 
Shalat sunnah itu sebetulnya apa saja. Ada berapa 
jumlah shalat sunnah yang bisa kita laksanakan. 

Pada bab ini kami sebagai penulis buku ini akan 
memaparkan semua penjelasan para ulama 
mengenai macam-macam shalat sunnah. 

Kalau kita sebutkan ternyata lumayan banyak 
juga macam-macam shalat sunnah. Barangkali ada 
beberapa shalat sunnah yang sama sekali belum 
pernah kita lakukan. 

Maka dari itu kami pribadi menasehati diri sendiri 
khususnya dan juga kaum muslimin umumnya untuk 
merenungkan perkataan Imam an-Nawawi 
rahimahullah di bawah ini: 


jJj 4 j jJ-»-*;! O i ^Jjl_(3 3— 

Lc 3^ Laik.* aSjC; oi o y» 

^ fdp* A^il ^ 1— ^ ^ I Jj-flJ . 



7 


La aULa IjJli ^Sbiy>\ lil ; 4 ji>r_ys 

(8 :u*) 


Ketahuilah, hendaklah bagi yang menemukan 
sebuah fadhoilul a'mal (anjuran ibadah) agar segera 
menjalankannya walaupun hanya sekali saja. Hal ini 
agar supaya dia termasuk dalam golongan yang ahli 
melakukannya. Jangan sampai dia tinggalkan sama 
sekali. Lakukanlah semampunya. Sebab Nabi 
shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: jika aku 
perintahkan sesuatu kepadamu maka kerjakanlah 
semampunya. 1 


A. Shalat Sunnah Ada 33 

Shalat sunnah yang kami temukan dalam 
berbagai macam sumber refrensi kitab fiqih, paling 
tidak jumlahnya ada sekitar 33 macam jenis shalat 
sunnah. 

Angka ini mungkin saja belum final. Bisa saja lebih 
banyak jumlahnya. Akan tetapi yang kami sebutkan 
dalam buku ini hanya sebatas yang kami ketahui 
rujukannya saja. 

Dari 33 macam jenis shalat sunnah ini ternyata 
ada yang disepakati hukumnya oleh para ulama. Ada 
juga yang tidak disepakati mengenai hukumnya. 
Artinya ada khilafiyah diantara ulama dalam hal 
boleh atau tidak melaksanakannya. 

Berikut ini penjelasan mengenai 33 macam jenis 
shalat sunnah: 


1 an-Nawawi, al-Adzkar ; Bairut: Darul Fikr, hal. 8. 



8 


1. Shalat Rawatib 

a. Pengertian & Dalil 

Shalat rawatib adalah shalat sunnah yang 
dikerjakan untuk mengiringi shalat fardhu 5 waktu. 
Dengan istilah lain shalat rawatib itu sebenarnya 
adalah shalat qabliyah dan ba'diyah. 

Qobliyah artinya shalat sunnah yang dikerjakan 
sebelum shalat fardhu. Sedangkan ba'diyah artinya 
shalat sunnah yang dikerjakan setelah shalat fardhu. 

Salah satu hikmah disunnahkannya shalat rawatib 
adalah untuk menutupi kekurangan yang ada pada 
shalat fardhu seperti kurang khusyu'. 2 

Ada banyak hadits shahih yang menunjukkan 
tentang kesunnahan untuk mengerjakan shalat 
rawatib atau qobliyah dan ba'diyah. 

Dalil pertama mengenai 4 rakaat sebelum dzuhur 
dan 4 rakaat setelah dzuhur. Yaitu hadits yang 
diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam at- 
Tirmidzi di bawah ini: 

/j- 4 . (J 1-5 (^9“^ 4 i 

aSjI LaUjij JaJi obtSj £-)jl dai b>- 

ijli a 'jj .jUJl 

Dari U mm u Habibah radhiyallahu 'a n h a, 
sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam 
bersabda: Barang siapa menjaga 4 rakaat sebelum 


2 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: Darul 
Fikri, jilid 2 hal. 107. 



9 


dzuhur dan 4 rakaat setelah dzuhur maka Allah 
haramkan dirinya dari api neraka. (HR. Abu Dawud & 
at-Tirmidzi) 

Dalil kedua mengenai shalat 4 rakaat sebelum 
ashar. Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam 
Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam at-Tirmidzi dan 
Imam Ibnu Khuzaimah di bawah ini: 

*u!p 4i)l ^ J b* • J T5 Cj^"3 

jjIj oljj .<<JJ \y>\ Aiil 

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma beliau berkata: 
Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Allah 
merahmati (menyayangi) seseorang yang 
mengerjakan shalat 4 rakaat sebelum shalat ashar. 

(HR. Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi & Ibnu 
Khuzaimah) 


Dalil ketiga mengenai 2 rakaat sebelum maghrib. 
Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di 
bawah ini: 


LT : Jli <up Aiil 

.ljl_g-L) jij jvb ,bi^j *u1p ajjI 

. ^-LmwA 0 Ijj 


Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau 
berkata: Kami para sahabat pernah shalat sunnah 
setelah matahari terbenam (sebelum shalat fardhu 
maghrib). Ketika itu Nabi shallallahu alaihi wasallam 



10 


melihat kami, beliau tidak menyuruh kami dan tidak 
melarang kami. (HR. Muslim) 

Dalil keempat menguatkan hadits sebelumnya. 
Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari 
di bawah ini: 

dJip aSj! j} «up aSjI Cf- 

oljj .«.Li :4xJlx]( (j Jli o*Y-^ 5 J2i IjL^s :Jli 


Dari Abdullah bin Mughoffal radhiyallahu 'anhu, 
sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam 
bersabda: Shalatlah kalian sebelum shalat maghrib, 
(beliau mengucapkan sampai 3 kali) kemudian 
mengucapkan "bagi yang mau saja". (HR. al-Bukhari) 

Dalil kelima mengenai 2 rakaat setelah maghrib. 
Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari 
dan Imam Muslim di bawah ini: 

aJp- : Jli C/) 

J-y ycs* 

(j-c*Sjj 5 (J5 f.Uiodl Ujtj ? (J5 <—Ujtj 

.<Ui& JjjtW 

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma beliau berkata: 
Saya telah menjaga 10 rakaat shalat sunnah dari 
Nabi shallallahu alaihi wasallam , yaitu 2 rakaat 
sebelum dzuhur , 2 rakaat setelah dzuhur, 2 rakaat 
setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya' 



11 


di rumohnyo don 2 rakaat sebelum shubuh. (HR. al- 
Bukhari & Muslim) 

Dalil keenam mengenai 2 rakaat sebelum Isya'. 
Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari 
dan Imam Muslim di bawah ini: 

dJip aSj! «up Ool ^ 

(jOlil J5" ojj °bLp uy. ~ a bk*p J £ Cjy. ; Jl-* 

oljj .f.Lio jk 4iJlxJl (J J15 

Dari Abdullah bin Mughoffal radhiyallahu 'anhu, 
sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam 
bersabda: Diantara dua adzan (maksudnya antara 
adzan & igamah) ada shalat sunnah. (beliau 
mengucapkan sampai 3 kali) kemudian 
mengucapkan "bagi yang mau saja". (HR. al-Bukhari 
& Muslim) 

Dalil ketujuh mengenai 2 rakaat setelah Isya'. 
Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari 
dan Imam Muslim di bawah ini: 


<u!p Jlp ja cJ La?- : J15 >j ^p jp 

,U_Uj J -? 4 :oboTj jLs* 

^3 (jOiSjj j 3 5- LOod I Jjtj 3 ‘ ■> 


.<ulp 


Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma beliau berkata: 
Saya telah menjaga 10 rakaat shalat sunnah dari 
Nabi shallallahu alaihi wasallam, yaitu 2 rakaat 
sebelum dzuhur , 2 rakaat setelah dzuhur , 2 rakaat 



12 


setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya' 
di rumahnya dan 2 rakaat sebelum shubuh. (HR. al- 
Bukhari & Muslim) 

Dalil kedelapan mengenai 2 rakaat sebelum 
shubuh. Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam 
Muslim di bawah ini: 

dJip js- :cJli a3oI 122 Ip 

LjjJI /jA j 2- y>tj2\ IjjtSj : Jli 

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha beliau berkata, dari 
Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: 
Shalat 2 rakaat sebelum shubuh lebih baik dari pada 
dunia dan seisinya. (HR. Muslim) 

b. Hukum 

Jumhur ulama telah sepakat bahwa shalat 
rawatib hukumnya adalah sunnah. Bahkan para 
ulama berwasiat untuk senantiasa menjaga shalat 
sunnah rawatib 3 

Shalat sunnah rawatib ini juga dianjurkan tidak 
hanya saat muqim (tidak safar) saja. Pada saat 
sedang safar pun kita tetap dianjurkan untuk 
melaksanakannya. 

Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
seorang ulama besar madzhab Syafi'iy menyebutkan 
sebagai berikut: 


3 Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Kuwait: Wizarotul 
Awqof wa asy-Syu'un al-lslamiyah ; jilid 25 hal. 276. 



13 


J 1 * - ® s-b»_L*Jl i J-iPj ljj-LP t^o>tX^»o 

(29 /4) oj^i.1 .-'5'T ^4^4 j U-^J 

Menurut madzhab syafi'iy dan mayoritas ulama 
disunnahkan mengerjakan shalat rawatib pada saat 
safar (perjalanan) juga. Akan tetapi mengerjakan 
shalat rawatib pada saat sedang mugim (tidak safar) 
itu lebih dianjurkan lagi. 4 

c. Jumlah Rakaat 

Jika kita perhatikan dalil-dalil yang telah kita 
sebutkan di atas maka shalat sunnah rawatib dalam 
sehari semalam itu totalnya ada 22 rakaat. 

Hal ini sebagaimana telah difatwakan oleh Syaikh 
Nawawi al-Bantani rahimahullah (w. 1316 H) seorang 
ulama besar madzhab Syafi'iy dalam kitabnya 
Nihayatuz Zain. 

jjj_ IUpj ob-4 ^2 jIjjLU _«Jl 1 _-JljijJ! aLs^-j 

(101 Ija) Jjjjl k\£ 

Jumlah seluruh shalat sunnah rawatib yang 
mengiringi shalat fardhu adalah 22 rakaat. 5 

22 rakaat itu adalah sebagai berikut: 

1. 4 rakaat sebelum dzuhur 

2. 4 rakaat setelah dzuhur 


4 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 4 hal. 29. 

5 Nawawi, Nihayatuz Zain, Bairut: Darul Fikr, jilid 1 hal. 101. 



14 


3. 4 rakaat sebelum ashar 

4. 2 rakaat sebelum maghrib 

5. 2 rakaat setelah maghrib 

6. 2 rakaat sebelum isya' 

7. 2 rakaat setelah isya' 

8. 2 rakaat sebelum shubuh 

Dari 22 rakaat di atas para ulama membaginya 
menjadi 2 level bagian. Level pertama disebut 
dengan shalat sunnah mu'akkadah. Level kedua 
disebut dengan shalat sunnah ghairu mu'akkadah. 

Shalat sunnah mu'akkadah maksudnya adalah 
shalat sunnah yang sangat dianjurkan untuk 
dikerjakan. Ibaratnya kalo bisa yang ini jangan 
ditinggalkan. Sebab Nabi shallallahu alaihi wasallam 
selalu menjaganya. 

Nah, shalat sunnah yang levelnya mu'akkadah ini 
ada 10 rakaat dalam sehari semalam. 6 10 rakaat ini 
adalah: 

1. 2 rakaat sebelum dzuhur 

2. 2 rakaat setelah dzuhur 

3. 2 rakaat setelah maghrib 


6 Pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan 
madzhab Maliki, Syafi'iy & Hanbali. Adapun madzhab Hanafi 
mengatakan yang mu'akkadah ada 12 rakaat. Hampir sama 
dengan madzhab jumhur namun bedanya adalah 
menjadikan 4 rakaat sebelum dzuhur termasuk 
mu'akkadah. Maka total jadi 12 rakaat. 



15 


4. 2 rakaat setelah isya' 

5. 2 rakaat sebelum shubuh 

Adapun dalil yang dijadikan patokan dalam 
menentukan sunnah mu'akkadah yang 10 rakaat ini 
adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam al- 
Bukhari dan Imam Muslim di bawah ini: 

,U_Uj J-f 4 

^3 (jOiSjj j (J? 5- diod I Jjtj d? ‘ 1 ^siLl Ujtj 

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma beliau berkata: 
Saya telah menjaga 10 rakaat shalat sunnah dari 
Nabi shallallahu alaihi wasallam, yaitu 2 rakaat 
sebelum dzuhur , 2 rakaat setelah dzuhur , 2 rakaat 
setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya' 
di rumahnya dan 2 rakaat sebelum shubuh. (HR. al- 
Bukhari & Muslim) 

Maka selain yang disebutkan diatas ini sisanya 
ada 12 rakaat. 12 rakaat inilah yang nanti disebut 
sebagai sunnah ghairu mu'akkadah. 7 

12 rakaat yang termasuk sunnah ghairu 
mu'akkadah ini adalah: 

1. 2 rakaat sebelum dzuhur 

2. 2 rakaat setelah dzuhur 


7 Abu Bakr al-Bakri ad-Dimyati ; l'anatu ath-Thalibin Ala Halli 
Alfaadzi Fathil M u'i i n, Bairut: Darul Fikr, jilid 1 hal. 288. 



16 


3. 4 rakaat sebelum ashar 

4. 2 rakaat sebelum maghrib 

5. 2 rakaat sebelum isya' 

Ada kabar kembira bagi anda yang ingin 
mendapatkan pahala berupa rumah di surga maka 
kerjakanlah minimal dalam sehari semalam 12 
rakaat. 

12 rakaat ini adalah: 

1. 4 rakaat sebelum dzuhur 

2. 2 rakaat setelah dzuhur 

3. 2 rakaat setelah maghrib 

4. 2 rakaat setelah isya' 

5. 2 rakaat sebelum shubuh 

Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam hadits 
yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dan Imam 
an-Nasa'i di bawah ini: 


ot*5j :4^1-1 d? lio 4J AxSj i ( JUl S- 

Jjt; pcsiSjj Jjt) pcoiSjj iL&Jjt; (jyjiSjj <.^3 

oijj . y>t-a^\ ^3 ts-biodl 


Dari Aisyah radhiyallahu 'anha beliau berkata, Nabi 
shallallahu alaihi wasallam telah bersabda: Barang 
siapa yang mengerjakan 12 rakaat shalat sunnah 
maka Allah SWT akan membangunkan baginya 



17 


rumah di surga. 12 rakaat itu adalah 4 rakaat 
sebelum dzuhur , 2 rakaat setelah dzuhur , 2 rakaat 
setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya' dan 2 rakaat 
sebelum shubuh. (HR. at-Tirmidzi & an-Nasa'i) 

d. Waktu Pelaksanaan 

Di awal sudah kami sebutkan bahwa shalat 
sunnah qobliyah adalah shalat sunnah yang 

dikerjakan sebelum shalat fardhu. Sedangkan shalat 
sunnah ba'diyah adalah shalat sunnah yang 

dikerjakan setelah shalat fardhu. 

Sebagai contoh misalnya jika seseorang ingin 
melaksanakan shalat sunnah qobliyah dzuhur maka 
shalat ini baru boleh dilakukan jika sudah masuk 
waktu dzuhur dengan ditandai datangnya adzan 
untuk shalat dzuhur. 

Hal ini sebagaimana telah difatwakan oleh Syaikh 
Nawawi al-Bantani rahimahullah (w. 1316 H) seorang 
ulama besar madzhab Syafi'iy dalam kitabnya 
Nihayatuz Zain. 

(101 ,j,) ^ 

Waktu shalat gobliyah adalah dengan ditandai 
masuknya waktu shalat fardhu. 8 

Artinya jika belum masuk waktu dzuhur yaitu 
belum ada adzan dzuhur maka seseorang belum 
boleh melakukan shalat sunnah qobliyah. 


8 Nawawi, Nihayatuz Zain, Bairut: Darul Fikr, jilid 1 hal. 101. 



18 


Namun disunnahkan untuk mengerjakan shalat 
qobliyahnya setelah muadzin selesai dari adzannya. 

Hal ini sebagaimana telah difatwakan oleh Syaikh 
Nawawi al-Bantani rahimahullah (w. 1316 H) seorang 
ulama besar madzhab Syafi'iy dalam kitabnya 
Nihayatuz Zain. 

(99 v) 

Disunnahkan melaksanakan shalat rawatib qobliyah 
setelah selesai dari menjawab adzannya muadzin 9 

Adapun jika ingin melaksanakan shalat sunnah 
ba'diyah dzuhur maka baru boleh dilakukan apabila 
seseorang sudah selesai melaksanakan shalat fardhu 
dzuhur. 

Hal ini sebagaimana telah difatwakan oleh Syaikh 
Nawawi al-Bantani rahimahullah (w. 1316 H) seorang 
ulama besar madzhab Syafi'iy dalam kitabnya 
Nihayatuz Zain. 

Jjjh AjU ^ J?}' 

(101 :^) 

Waktu shalat ba'diyah adalah ketika sudah selesai 
mengerjakan shalat fardhu. 10 


9 Nawawi, Nihayatuz Zain, Bairut: Darul Fikr, jilid 1 hal. 99. 

10 Nawawi, Nihayatuz Zain, Bairut: Darul Fikr, jilid 1 hal. 101. 



19 


Para ulama syafi'iyah juga mengatakan bahwa 
pelaksanaan shalat qobliyah itu boleh diakhirkan 
setelah shalat fardhu. 11 Sebab waktu shalat qobliyah 
berlaku hingga waktu shalat fardhunya habis. 

Imam ar-Ramli rahimahullah (w. 1004 H) seorang 
ulama besar madzhab Syafi'iy menyebutkan sebagai 
berikut: 


'jA Jl y-dl OIJlUI 0LpjJl 

Ojij . jbl oJLS”" 4^LaJ| (J 1 -*® jl® . 

(121 /2) ^i^li ^ Ji ^i 4 jU .aJlxjL uL jL^Mi 


Shalat qobliyah dan ba'diyah waktu pelaksanaannya 
sampai habisnya waktu shalat fardhu, sebab 
keduanya mengikuti shalat fardhu. Seandainya ada 
yang mengerjakan shalat qobliyah setelah shalat 
fardhu maka ini tetap dinamakan ada'an (bukan 
qadha'). Hanya saja waktu yang afdhal untuk 
qobliyah yaitu sebelum shalat fardhu namun waktu 
afdhal ini terlewatkan. 12 


Begitu juga Syaikh Abu Bakr AL-Bakri ad-Dimyati 
rahimahullah (w. 1310 H) mengatakan hal yang sama 
dalam kitabnya l'anatu ath-Thalibin. 

j-l5t cusj Jp-Uj J>-a (s.bl '•‘bf*) 

.oJjt) jl 4_Ls Lg-btS jlj^* tj.l.il *q® Lg-btJ toilW^b .Ax£j 


11 Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj Fii Syarhil Minhaj, 
Bairut: Darul Fikri, jilid 2 hal. 224. 

12 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: 
Darul Fikri, jilid 2 hal. 121. 



20 


(287 /1) g* y J* jJlkJi fcipi 

Perkataan mengenai shalat qobliyah menjadi ada'an 
maksudnya adalah jika dikerjakan setelah shalat 
fardhu maka tetap ada'an sebab waktunya dimulai 
sejak masuk waktu shalat fardhu sampai berakhirnya 
shalat fardhu tersebut. Kapanpun dia mengerjakan 
shalat gobliyah di waktu itu maka tetap ada'an 
(bukan gadha'an), baik dikerjakan sebelum shalat 
fardhu atau setelah shalat fardhu. 13 

Bahkan Imam ar-Ramli rahimahullah (w. 1004 H) 
membolehkan seseorang yang shalat sunnah 2 
rakaat setelah shalat fardhu dengan dua niat 
sekaligus. Yaitu niat qobliyah dan juga niat ba'diyah 
maka hukumnya sah. 14 Namun Imam Ibnu Hajar al- 
Haitami rahimahullah (w. 974 H) tidak membolehkan 
hal yang seperti itu. 15 

Oleh sebab itulah Syaikh Abu Bakr AL-Bakri ad- 
Dimyati rahimahullah (w. 1310 H) mengatakan 
dalam kitabnya l'anatu ath-Thalibin sebagai berikut: 

.AjJjtJj aJLS Li 0*Y-y2 Uj& Jj 

(285 /1) J* jJikji Jiipi 


13 Abu Bakr al-Bakri ad-Dimyati, l'anatu ath-Thalibin Ala Ha11i 
Alfaadzi Fathil Mu'iin, Bairut: Darul Fikr, jilid 1 hal. 287. 

14 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: 

Darul Fikri, jilid 2 hal. 128. 

15 Ibnu H a j a r al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj Fii Syarhil Minhaj, 
Bairut: Darul Fikri, jilid 2 hal. 228. 



21 


Niatnya harus niat qobliyah dan ba'diyah. 
Sebagaimana shalat lainnya yang memiliki qobliyah 
dan ba'diyah. 16 


Ada pertanyaaan yang sering muncul juga yaitu 
jika seseorang datang ke masjid untuk shalat shubuh 
dan ternyata iqamah sudah dikumandangkan. Lalu 
bagaimana caranya jika dia ingin melaksanakan 
shalat sunnah shubuh yang levelnya sunnah 
mu'akkadah itu? 


Syaikh Nawawi al-Bantani rahimahullah (w. 1316 
H) mengatakan bahwa bagi yang tidak mengerjakan 
shalat qobliyah dan ba'diyah sebab udzur maka 
boleh diqadha' kapanpun waktunya. 17 

Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) juga 
mengatakan di dalam kitabnya al-Majmu' Syarh al- 
Muhadzdzab bahwa shalat rawatib atau qobliyah dan 
ba'diyah bisa diqadha' di waktu yang lain. 


LtAj Lcjj LuL>t_ysl Jls 

, ^ ’ N C—J 6 i^j 11 ^ ^ £. h! 

1? i' ./a lia 

L&jbiai Ut - /g l' Lg-j o-Lgj b&jjAj 

(41 /4) o 


Para ulama syafi'iyah telah berkata: Shalat sunnah 
itu ada 2 macam. Pertama ghalru muaqqot seperti 


16 Abu Bakr al-Bakri ad-Dimyati, l'anatu ath-Thalibin Ala Ha11i 
Alfaadzi Fathil Mu'iin, Bairut: Darul Fikr, jilid 1 hal. 285. 

17 Nawawi, Nihayatuz Zain, Bairut: Darul Fikr, jilid 1 hal. 101. 



22 


shalat kusuf, istisqa' dan tahiyatul masjid. Shalat 
sunnah yang seperti ini jika terlewatkan maka tidak 
perlu dlqadha'. Kedua muaqqot seperti shalat ied, 
shalat dhuha dan shalat rawatib. Yang seperti ini jika 
terlewatkan maka dlsunnahkan untuk dlqadha'. 18 

Artinya seseorang boleh melaksanakan shalat 
sunnah qobliyah shubuh yang terlewatkan itu di 
waktu setelah selesai melaksanakan shalat fardhu 
shubuh. 

Begitu juga dengan shalat sunnah qobliyah 
lainnya seperti qobliyah dzuhur, qobliyah ashar, 
qobliyah maghrib dan qobliyah isya' jika terlewatkan 
maka boleh dikerjakan setelah shalat fardhu dengan 
niat qadha' qobliyah. 

Namun saran kami untuk menghindari fitnah 
sebaiknya bagi yang ingin melakukan shalat qobliyah 
shubuh yang diqadha' setelah shalat shubuh jangan 
dikerjakan di masjid atau musholla. 

Sebab orang lain akan mengira bahwa kita sedang 
shalat ba'diyah shubuh. Yang mana ba'diyah shubuh 
itu kan sebetulnya tidak ada. Maka untuk 
menghindari fitnah ini lebih baik dikerjakan di rumah 
saja. 

Adapun dalil mengenai diperbolehkannya 
mengqadha' shalat sunnah rawatib ini yaitu 
perbuatan Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika 


an-Nawawi ; al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 4 hal. 41. 



23 


mengqadha' shalat ba'diyah dzuhur di waktu setelah 
shalat ashar. 19 

Kisah ini ada dalam hadits yang diriwayatkan oleh 
Imam al-Bukhari dan Imam Muslim di bawah ini: 


b)l bg-LP Aill y&J ^1 y£- 

y» jbi 4jj IjjLai y£* Jjt) (jOiSj 

wUj (jydJt y» 


. j oljj Jjt; 0b*5^Jl obb& L»_gj j^JgJl 


Dari Ummu Salamah radhiyallahu 'anha beliau 
berkata, sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi 
wasallam pernah shalat 2 rakaat setelah shalat 
ashar. Kemudian saya bertanya kepada Beliau 
tentang shalat itu, beliau menjawab: tadi ada kaum 
dari Abdul Qais yang menyibukkanku hingga aku 
tidak sempat shalat 2 rakaat setelah dzuhur. Maka 
yang saya lakukan adalah shalat 2 rakaat tersebut di 
waktu setelah ashar. (HR. al-Bukhari & Muslim) 


e. Masalah Shalat 4 Rakaat 

Jika kita perhatikan dari penjelasan mengenai 
jumlah rakaat shalat sunnah rawatib maka kita 
temukan ada anjuran shalat sunnah 4 rakaat. 
Misalnya 4 rakaat sebelum dzuhur, 4 rakaat setelah 
dzuhur dan 4 rakaat sebelum ashar. 


19 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: 
Darul Fikri, jilid 2 hal. 122. 



24 


Lalu pertanyaannya adalah apakah boleh yang 4 
rakaat ini dikerjakan langsung sekali salam atau harus 
dengan dua kali salam? 

Jawabannya adalah boleh dilakukan dengan dua 
cara diatas. Namun yang paling afdhal adalah 
dilakukan dengan dua kali salam. 

Imam an-Nawawi (w. 676 H) mengatakan di 
dalam kitabnya al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab 
sebagai berikut: 


01 j-/a» il di jl L&Jjt; jl JaJI Li L*jjl jd-v 5 

Cr’ 

(26 /4) 


Jika seseorang mengerjakan shalat gobliyah dzuhur4 
rakaat atau setelah dzuhur 4 rakaat disunnahkan 
dikerjakan dengan dua kali salam. Namun boleh juga 
jika ingin dikerjakan dengan satu kali salam, baik 
dengan sekali tasyahud atau dengan 2 kali 
tasyahud. 20 


Hal ini berdasarkan hadits shahih di bawah ini: 

(Jii y* y* 

ijb jj'j oljj l ^ 4 jU-b'j obL^>": 


an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 4 hal. 26. 



25 


Dori tbnu Umor radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi 
shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: Shalat 
sunnah malam dan shalat sunnah siang itu 
dikerjakan dua rakaat , dua rakaat. (HR. at-Tirmidzi, 
Abu Dawud, an-Nasa'l dan Ibnu Majah) 

f. Masalah Shalat Qobliyah Jum'at 

Para ulama telah sepakat bahwa jika 
pertanyaannya mengenai masalah shalat sunnah 
ba'diyah jum'at maka jawabannya adalah ada. 

Shalat sunnah ba'diyah jumat sama seperti 
ba'diyah dzuhur. Yaitu boleh 2 rakaat atau 4 rakaat 
setelah shalat jum'at. Hal ini sudah disepakati oleh 
mayoritas ulama 4 madzhab. 

Nah, yang jadi masalah adalah mengenai shalat 
qobliyah jum'at. Ternyata para ulama berbeda 
pendapat mengenai hukum melaksanakan shalat 
qobliyah jum'at. 

Madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'iy 
mengatakan bahwa shalat sunnah qobliyah jum'at 
itu ada dan disunnahkan. 

Sementara madzhab Maliki dan madzhab Hanbali 
mengatakan bahwa shalat sunnah qobliyah jum'at 
itu tidak ada atau tidak disunnahkan. Sebab tidak ada 
anjuran khusus dari Nabi shallallahu alaihi wasallam 
untuk melakukannya. 

Adapun dalil yang dipakai oleh madzhab Hanafi 
dan madzhab Syafi'iy bahwa qobliyah jum'at itu ada 
adalah hadits berikut ini: 


Dalil pertama: 



26 


0)1 b j AJLP 0)1 J-i*^« /jJ 4i)l O—P /j£* 

(j^jlil Jif jv ibM? (jjJlil JS”” (jjj obb^? (jylit JS" (jjj : Jli 

oljj .«.Lio iilliSl (J Jli .obMa 

Dari Abdul la h bin Mughoffal radhiyallahu 'a n h u, 
sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam 
bersabda: Diantara dua adzan (maksudnya antara 
adzan & igamah) ada shalat sunnah. (beliau 
mengucapkan sampai 3 kali) kemudian 
mengucapkan " bagi yang mau saja". (HR. al-Bukhari 
& Muslim) 

Dalil kedua adalah qiyas pada shalat sunnah 
qobliyah dzuhur. Logikanya adalah jika shalat 
qobliyah dzuhur saja ada maka shalat qobliyah jum'at 
juga ada. Sebab shalat jumat itu adalah pengganti 
dari shalat dzuhur. 

Dalil ketiga: 

aj JlS” idil *X*P Jl 

.iSjLil obi-»’ . buj LaJjtjj bujl 

Imam at-Tirmidzi menyebutkan bahwa sahabat 
Abdullah bin Mas'ud pernah melakukan shalat 
sunnah sebelum shalat jum'at 4 rakaat dan setelah 
jum'at juga 4 rakaat. Pendapat ini juga dipegang 
oleh Imam Sufyan ats-Tsauri dan Ibnul Mubarak. 21 


an-Nawawi ; al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 4 hal. 10. 



27 


Dalil keempat adalah kisah sahabat Sulaik al- 
Ghathafani radhiyallahu anhu yang datang shalat 
jumat namun langsung duduk. 

Lalu Nabi shallallahu alaihi wasollam 
memerintahkannya berdiri untuk shalat 2 rakaat. 
Para ulama mengatakan hadits ini mengandung 
kemungkinan shalat tahiyatul masjid dan qobliyah 
jum'at. 22 

2. Shalat Sunnah Wudhu 
a. Pengertian & Dalil 

Shalat sunnah wudhu adalah shalat sunnah yang 
dilakukan setelah kita melakukan wudhu. 

Ada hadits shahih yang menunjukkan tentang 
kesunnahan untuk mengerjakan shalat sunnah 
wudhu. 

Dalil pertama hadits yang diriwayatkan oleh 
Imam Muslim di bawah ini: 

: Jli <up aSj! jlap JJ jLJlp 

of '4-* • J L* f 

^3 ^33 « y* ^uJLs La 4 J N 

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu 'anhu beliau 
berkata: Aku melihat Nabi shallallahu alaihi 
wasallam berwudhu, kemudian beliau bersabda: 
Siapa yang berwudhu seperti wudhu ku yang ini 


22 Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj Fii Syarhil Minhaj, 
Bairut: Darul Fikri, jilid 2 hal. 224. 


28 


kemudian dia shalat 2 rakaat tidak berbicara 
(masalah dunia) di dalamnya maka diampuni dosa- 
dosanya (yang kecil) yang telah lalu. (HR. Muslim) 


Dalil kedua misalnya hadits yang diriwayatkan 
oleh Imam Muslim di bawah ini: 


aJip aSjI aSjI J4j1 CAijl y>lp <jj iJLp 
. ^LwtwA 0 Ijj . «Uab I 4J aJLij 


Dari Ugbah bin Aamir radhiyallahu 'anhu dia telah 
mendengar Nabi shallallahu alaihi wasallam 
bersabda: Tidaklah seorang muslim berwudhu lalu 
menyempurnakan wudhunya dan shalat 2 rakaat 
dengan hati dan wajahnya kecuali wajib baginya 
surga. (HR. Muslim) 


Dalil ketiga hadits yang diriwayatkan oleh Imam 
al-Bukhari di bawah ini: 

dJip aSj! aSjI JJli : Jli aSjI ^>j SjJjA j,\ j_p 

(3 4xb»_P J*«_p b>-jb " 4XP Aill J*4-J jj—-’J 

*4-a-P cJU-P ba : Jbai .4x4-1 (3 bAi ^ Oa*-C"“ 

jb^ j' JJ b/ 4 <3 ^ <3' br 4 ^‘-'“ Lp b=rjl 

J c£j^' oljj b)i J, ba J J ^ ia Si ibJ-Sbj O0J-V 5 


Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Nabi 
shallallahu alaihi wasallam berkata pada Bilal 



29 


radhiyallahu 'anhu: "ceritakanlah kepadaku amalan 
apa yang kamu lakukan dalam Islam? Sebab aku 
telah mendengar suara kedua sandalmu di surga". 
Lalu Bilal menjawab: "Tidak ada amalan yang paling 
aku harapkan dari pada aku bersuci (wudhu) setiap 
malam dan siang kecuali pasti aku shalat dengan 
wudhu itu, padahal hal itu tidak diwajibkan atasku". 
(HR. al-Bukhari) 

b. Hukum 

Hukum shalat sunnah wudhu adalah sunnah 
mu'akkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan untuk 
dikerjakan. 

Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
seorang ulama besar madzhab Syafi'iy menyebutkan 
sebagai berikut: 

0*^ JJL> jij J15 lil 

. Ojfc£- Lg-J.P jJJL) 'b/ 

ji.S' 15 (j \ZxSj obbyS i_ i I 4^5j 

/3) ij* d?33^\ . ©uSj-a 3 

(108 

Nabi sh a lla lla h u a la ih i wasallam bersabda "seperti 
wudhuku"sebab tidak ada yang bisa menyetarai nabi 
dalam berwudhu. Dan yang dimaksud diampuni 
dosanya adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. 
Dalam hadits ini ada kesunnahan mengerjakan 
shalat sunnah wudhu 2 rakatatau lebih setiap selesai 



30 


wudhu. Dan hukumnya adalah sunnah 
mu'akkadah. 23 

c. Jumlah Rakaat 

Sebagaimana yang telah disebutakn oleh Imam 
an-Nawawi rahimahullah bahwa shalat sunnah 
wudhu minimal 2 rakaat. Jika ingin menambah lebih 
dari itu maka hukumnya boleh boleh saja. 

Bahkan shalat sunnah wudhu boleh dikerjakan 
kapan saja. Termasuk diwaktu terlarang pun boleh 
dikerjakan. Asalkan jangan sengaja ingin 
mengerjakan di waktu yang terlarang. 

d. Menggabung Niat Shalat Sunnah 

Para ulama mengatakan bahwa diperbolehkan 
menggabungkan dua niat shalat sunnah dalam satu 
ibadah. 

Misalnya ketika kita sudah wudhu lalu masuk 
masjid ternyata waktu untuk iqamah tinggal 2 menit 
lagi. Tentu saja jika kita melaksanakan semua shalat 
sunnah seperti shalat sunnah wudhu, shalat tahiyatul 
masjid, shalat qobliyah maka waktunya tidak akan 
cukup. 

Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita 
lakukan adalah shalat sunnah qobliyah saja. Sebab 
secara otomatis fadhilah shalat sunnah wudhu dan 
tahiyatul masjid sudah terkandung di dalam 2 rakaat 
qobilyah tadi. Wallahu a'lam. 


an-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, Bairut: Daru 
Ihya' at-Turats al-Arabiy, jilid 3 hal. 108. 



31 


Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh 
Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) dalam 
kitabnya al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab di bawah 
ini: 

- /g - »- jl jJ \jSj 

(52 /4) .i_ *J\j 

Begitu juga seandainya seseorang berniat shalat 
fardhu sekaligus shalat tahiyatul masjid atau berniat 
shalat rawatib sekaligus shalat tahiyatul masjid 
maka hal ini terealisasi semuanya tanpa ada 
perbedaan diantara ulama 24 


3. Shalat Tahiyyatul Masjid 
a. Pengertian & Dalil 

Shalat tahiyatul masjid adalah shalat sunnah yang 
dikerjakan ketika kita masuk masjid sebagai 
penghormatan terhadap masjid. 25 Kecuali Masjidil 
Haram tidak ada shalat tahiyatul masjidnya. Sebagai 
penggantinya adalah melakukan thawaf saja. 

Imam ar-Ramli rahimahullah (w. 1004 H) seorang 
ulama besar madzhab Syafi'iy menyebutkan sebagai 
berikut: 


s_jp obbyaJU j! 


24 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 4 hal. 52. 

25 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: 

Darul Fikri, jilid 2 hal. 118. 



32 


^ : I»' «bLS . 4jfiii-( t. + Ao'i -\ 4^0-j 

(121 / 2 ) 

Ketahuilah bahwa sesungguhnya penghormatan itu 
ada banyak bentuknya. Penghormatan terhadap 
masjid dengan cara shalat, penghormatan ka'bah 
dengan cara thawaf, penghormatan terhadap tanah 
haram dengan cara ihram, penghormatan terhadap 
Mina dengan cara melempar jumrah, penghormatan 
terhadap Arafah dengan cara wuguf penghormatan 
terhadap seorang muslim dengan cara 
mengucapkan salam dan penghormatan sang khatib 
dengan cara khutbah harijumat. 26 

Ada banyak hadits shahih yang menunjukkan 
tentang kesunnahan untuk mengerjakan shalat 
tahiyatul masjid. 

Dalil pertama misalnya hadits yang diriwayatkan 
oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim di bawah ini: 

: Jli JL-j dJip l5 Jl^ 01 :JtS <up ^ 

Dari Abu Clatadah radhiyallahu 'anhu beliau berkata: 
sesungguhnya Nabi shallallahu aiaihi wasallam 
bersabda: Apabila salah satu dari kalian masuk ke 
dalam masjid maka janganlah duduk terlebih dahulu 



26 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: Darul 
Fikri, jilid 2 hal. 121. 



33 


sebelum melaksanakan shalat sunnah 2 rakaat. (HR. 
al-Bukhari & Muslim) 

Dalil kedua hadits yang diriwayatkan oleh Imam 
al-Bukhari dan Imam Muslim di bawah ini: 

Jl>-j Jj>o : Jj-aj Dol -Lp ^ ^ 

< J;g~4 4jp Aill adI 

oljj .«(jyc^l jti» :Jli t*y :Jli 

Dari Amr radhiyallahu 'anhu beliau mendengar Jablr 
bin Abdullah berkata: ada seorang laki-laki masuk 
masjid ketika Nabi sha Hallah u a la ih i wasallam 
sedang berkhutbah pada hari jum'at. Nabi berkata: 
Apakah kamu sudah shalat? Dijawab: belum, 
kemudian Nabi bersabda: Berdirilah dan shalatlah 2 
rakaat. (HR. al-Bukhari & Muslim) 

Dalil ketiga misalnya hadits yang diriwayatkan 
oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim di bawah ini: 

g\>- : Jli aSjI y.^-^ 

Jl*3 l t I wpD A^il J 

: Jli c-oDjl aJp adI ^ Jtii DI 

oljj .L^jiS^li pi : Jli Di 

Dari Jabir radhiyallahu 'anhu beliau berkata: Telah 
datang seorang laki-laki bernama Sulaik al-Ghatfaniy 
masuk masjid ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam 
sedang berkhutbah di atas mimbar pada hari jum'at , 
dan Sulaik langsung duduk. Nabi berkata: Apakah 
kamu sudah shalat 2 rakaat? Dia menjawab: belum, 



34 


kemudian Nabi bersabda: Berdirilah dan shalatlah 2 
rakaat. (HR. al-Bukhari & Muslim) 

b. Hukum 

Para ulama telah sepakat bahwa shalat tahiyatul 
masjid hukumnya adalah sunnah. 

Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
seorang ulama besar madzhab Syafi'iy menyebutkan 
sebagai berikut: 

,W>r_oAl <LO- i_2LJLJ.I bal 

(52 /4) . jbs- 'ds <L -jA- yS- 01 

Adapun masalah ini para ulama telah berijma' atas 
kesunnahan shalat tahiyatul masjid. Dan makruh 
hukumnya bila tanpa udzur masuk masjid langsung 
duduk tanpa shalat 2 rakaat. 27 

Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) juga 
menganjurkan bagi orang yang masuk masjid untuk 
melakukan beberapa hal di bawah ini: 28 

1. Memperbanyak shalat sunnah 

2. Memperbanyak dzikir 

3. Memperbanyak membaca al-Quran 

4. Memperbanyak membaca hadits 


an-Nawawi ; al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 4 hal. 52. 

an-Nawawi, al-Adzkar, Tahqiq al-Arnauth, Bairut: Darul 
Fikri, hal. 32. 




35 


5. Mempelajari ilmu fiqih dan ilmu lainnya 

6. Berniat l'tikaf ketika masuk masjid 29 

c. Jumlah Rakaat 

Dalam kitab-kitab f iq i h madzhab Syafi'iy 
disebutkan bahwa jumlah rakaat shalat tahiyatul 
masjid paling sedikit adalah 2 rakaat. 

Namun jika ingin mengerjakan lebih dari 2 rakaat 
maka hukumnya boleh. 

Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
seorang ulama besar madzhab Syafi'iy menyebutkan 
sebagai berikut: 

1 oti ObjlSj :UjL>t_y5l (JlS 

(52 /4) o, 

Para ulama syafi'iyah mengatakan bahwa shalat 
tahiyatul masjid itu 2 rakaat karena haditsnya seperti 
itu. Jika mengerjakan shalat tahiyatul masjid lebih 
banyak dari itu dengan sekali salam maka hukumnya 
boleh. Semua rakaaat itu termasuk tahiyatul 
masjid. 30 

d. Waktu Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan shalat tahiyatul masjid 
adalah setiap kali kita masuk masjid kapan pun 


29 an-Nawawi, at-Tibyan Fii Aadaabi Hamalatil Quran, Bairut: 
Daru Ibni Hazm, hal. 78. 

30 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 4 hal. 52. 



36 


waktunya. Baik siang maupun malam tetap boleh. 
Bahkan di waktu terlarang pun juga boleh misalnya 
setelah shubuh atau setelah ashar. 

Bahkan Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 
H) mengatakan bahwa orang yang masuk masjid 
langsung niat shalat qobliyah atau shalat fardhu 
maka dia sudah dianggap mendapatkan fadhilah 
shalat tahiyatul masjid. 31 

Jika masuk masjidnya bolak-balik atau sering 
keluar masuk masjid seperti marbot misalnya maka 
tetap disunnahkan baginya melakukan shalat 
tahiyatul masjid berkali kali ketika dia masuk 
masjid. 32 

J15 \j\J* «IpL^Jl (3 (3 

i ■ _ > tdJ i d? i ^J . 0 jA i i 

. CSowbi-l Ua 0 y» 4jJ^r ol 

(52 /4) o 

Seandainya berulang kali masuk masjid dalam satu 
waktu maka pertama, berkata shohibul tatimmah: 
disunnahkan tahiyatul masjid berkali-kali. Kedua, 
berkata al-Muhamili dalam al-Lubab: cukup sekali 


31 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 4 hal. 52. 

32 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: 

Darul Fikri, jilid 2 hal. 120. 



37 


saja. Pendapat pertama adalah lebih kuat sesuai 
dengan haditsnya. 33 

e. Bagaimana Jika Terlanjur Duduk 

Para ulama menyebutkan bahwa yang paling 
afdhal adalah mengerjakan shalat tahiyatul masjid 
sebelum duduk. 

Lalu bagaimana jika sudah terlanjur duduk? 
Apakah shalat tahiyatul masjid gugur 
kesunnahannya? 

Para ulama menjabarkan bahwa jika jedanya 
masih sebentar atau tidak terlalu lama duduknya 
maka disunnahkan berdiri lagi untuk mengerjakan 
shalat tahiyatul masjid. 

Dalilnya adalah hadits di bawah ini: 

p\j>- ijli a&I ^L>- 

ijjli k ijry^Sj ‘^ds' Aiil ^ jLai ^ 

oljj j»j : Jli Di 

Dari Jabir radhiyallahu 'anhu beliau berkata: Telah 
datang seorang laki-laki bernama Sulaik al-Ghatfaniy 
masuk masjid ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam 
sedang berkhutbah di atas mimbar pada hari jum'at , 
dan Sulaik langsung duduk. Nabi berkata: Apakah 
kamu sudah shalat 2 rakaat? Dia menjawab: belum, 


an-Nawawi ; al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah ; jilid 4 hal. 52. 



38 


kemudian Nabi bersabda: Berdirilah dan shalatlah 2 
rakaat. (HR. al-Bukhari & Muslim) 


Namun jika jedanya sudah terlalu lama atau 
memang ada udzur tidak bisa melakukan shalat 
tahiyatul masjid sebab tidak punya wudhu atau sibuk 
dan lain-lain maka bisa diganti dengan membaca 
dzikir di bawah ini 4 kali: 




Subhanallah, walhamdu lillah, walaa ilaaha illallahu 
wallahu akbar. 


Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
menjelaskan sebagai berikut: 

L4 “adw? y* d* y» 

tAiil J jkj 0! jl (3*44 jl 

4j JlS JjLj CAjjl *yj aJ| Nj CAi) 

(32 :^) jtnSl . 4j ld_Ssj 


Siapa yang masuk masjid dan tidak memungkinkan 
baginya shalat tahiyatul masjid karena hadats, sibuk 
dan lain-lain maka disunnahkan membaca 4 kali 
dzikir "Subhanallah, walhamdu lillah, walaa ilaaha 
illallahu wallahu akbar". Sebagian ulama salaf telah 
mengatakan demikian dan hal ini tidak apa apa. 34 


an-Nawawi, al-Adzkar, Tahqiq al-Arnauth, Bairut: Darul 
Fikri, hal. 32. 



39 


Sebagian ulama seperti Imam al-Ghazali (w. 505 
H), Imam Ibnu Rif ah (w. 710 H) dan Imam Ibnu Hajar 
al-Haitami (w. 974 H) rahimahumullah 

menambahkan beberapa kalimat: 


aJj! :JjJL jl JJiA jl 

ajjL oji yS 1 Aijlj ajjI ajj 


Disunnahkan bagi yang tidak memungkinkan 
baginya shalat tahiyatul masjid karena hadats, sibuk 
dan lain-lain untuk membaca 4 kali dzikir 

"Subhanallah, walhamdu lillah, walaa ilaaha illallahu 
wallahu akbar walaa haula walaa quwwata illa 
billahil 'aliyyil adziim " 35 


f. Shalat Tahiyatul Masjid di Musholla 

Pertanyaan yang sering muncul adalah ketika kita 
masuk musholla apakah disunnahkan shalat tahiyat 
juga? Atau adakah shalat tahiyatul musholla? 

Maksudnya bolehkah kita shalat tahiyatul masjid 
tapi bukan di masjid. Yaitu shalat tahiyyatul masjid di 
musholla. 

Jadi begini, sebetulnya musholla itu kan 
maknanya adalah tempat shalat. Masjid juga 
maknanya tempat sujud atau shalat. 


35 Lihat kitab a I - M i n h a j al-Qawiim, Kifayatu an-Nabih dan Ihya 
Ulumiddin. 



40 


Jadi mau pakai istilah apa saja jika itu adalah 
tempat shalat ya sama saja. Hanya beda istilah 
penyebutan saja. 

Di indonesia ini kita mengenal ada banyak istilah 
tempat ibadah misalnya musholla, langgar, surau dan 
lain lain. 

Para ulama mengatakan bahwa masjid itu adalah 
bangunan yang diniatkan secara wakaf untuk ibadah. 
Artinya bukan bangunan yang berada di tempat yang 
disewa. 

Maka dari definisi ini musholla itu berarti 
termasuk dalam definisi masjid sebab musholla 
adalah tempat ibadah di tanah wakaf. Artinya kita 
boleh dan disunnahkan melakukan shalat tahiyatul 
masjid di musholla yang memang sudah diwakafkan. 

Namun jika musholla tersebut berada di tempat 
yang disewakan seperti musholla di perkantoran dan 
lain lain maka ini tidak termasuk definisi masjid. 

Artinya kita tidak bisa melakukan shalat tahiyatul 
masjid di musholla yang seperti ini. Sebab 
mushollanya tidak berada di tempat tanah wakaf. 
Wallahu a'lam. 

Imam ar-Ramli rahimahullah (w. 1004 H) seorang 
ulama besar madzhab Syafi'iy menyebutkan sebagai 
berikut: 


L? baj ^1 «OA* A?ljjJl _oA.b 

Jl ._v^Jl (J? Oilj _«J.1 ijj _ys 


(119 /2) i 




41 


Dan tidaklah tercakup dalam definisi masjid yaitu 
ribath, musholla ied (lapangan) dan bangunan atau 
ruangan yg terletak di tanah sewa dalam bentuk 
masjid , sekalipun diizinkan untuk shalat di situ oleh 
mereka yg membangunnya. 36 

4. Shalat Tahajjud 

a. Pengertian & Dalil 

Shalat tahajjud adalah shalat sunnah yang 
dilakukan pada malam hari setelah bangun dari tidur. 
Shalat tahajjud juga termasuk bagian dari qiyamullail 
atau mendirikan malam dengan ibadah. 

Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
seorang ulama besar madzhab Syafi'iy menyebutkan 
definisi shalat tahajjud sebagai berikut: 

Jjtj JkJlIl (Jj n'f ./i\\ 4j_ysl ^ ril Is.LJbdl J15 

(43 /4) 

Para ulama mengatakan bahwa shalat tahajjud 
adalah shalat sunnah pada malam hari setelah 
bangun dari tidur. 37 

Imam ar-Ramli rahimahullah (w. 1004 H) seorang 
ulama besar madzhab Syafi'iy juga menyebutkan 
definisi shalat tahajjud sebagai berikut: 


36 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: Darul 
Fikri, jilid 2 hal. 119. 

37 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 4 hal. 43. 



42 


(131 /2) «ubs . ^y Jjtj hkb t jJ*>j 

Shalat tahajjud adalah shalat sunnah pada malam 
hari setelah tidur. 38 


Ada beberapa dalil yang menunjukkan tentang 
kesunnahan untuk mengerjakan shalat tahajjud. 
Diantaranya adalah sebagai berikut: 

Dalil pertama adalah al-Quran surat al-lsra' ayat 
79 di bawah ini: 39 


\syL£- \S\jD* dJjJ 0! ciJd siilj 4 j £~ t Jdjl 3j*3 


Dan pada sebahagian malam hari shalat tahajudlah 
kamu sebagai suatu ibadah sunnah tambahan 
bagimu, mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat 
kamu ke tempat yang terpuji. (QS. Al-lsra': 79). 


Dalil kedua hadits yang diriwayatkan oleh Imam 
Muslim di bawah ini: 

:JlS jJL-j <u!p ^1 jl :<up o^a ^ 

. 9 oljj .JJJl <W5jiyill Jj«j 0*>by2jl Jt Pai\ 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu beliau berkata: 
Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam 
bersabda: Shalat yang paling afdhal setelah shalat 
fardhu adalah shalat sunnah malam. (HR. Muslim) 


38 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: Darul 
Fikri, jilid 2 hal. 131. 

39 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: 

Darul Fikri, jilid 2 hal. 131. 



43 


Dalil ketiga misalnya hadits yang diriwayatkan 
oleh Imam al-Hakim di bawah ini: 

. (Jb A^jl ^ A^jl A^Lb ^P 

3jjS j-kj Cj*^JLs i_b.i bli c ( JbJi ^bb; j'*-^dp-» 

(JLa flljj «fl\ ®W-^J tObi^JJ Cj*SCjj 

.Obj-jS» ^glp -^p^P 

Dori Abu Umamah al-Baahiliy radhiyallahu 'onhu dari 
Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: 
Kerjakanlah shalat sunnah malam, sesungguhnya 
shalat malam itu adalah kebiasaan orang-orang 
sholih sebelum kalian. Shalat malam itu termasuk 
bentuk taqarub kepada Allah SWT] dapat menghapus 
dosa dan mencegah perbuatan dosa. (HR. al-Hakim) 


Dalil keempat hadits yang diriwayatkan oleh 
Imam al-Baihaqi di bawah ini: 

. J b Abp* Ab ^g-b^ a^jI ^p l 

U*^' J? '■ (Jjjbs il-LA t «Labili J_>-lj -LutyS 

jvAj i -b b ^jp b?b*j£> ijuSiS' 

(539 /4) bJbj^fi ^.<.»..« 1 jJl; Aibi 


Dari Asma' binti Yazid radhiyallahu 'anha dari Nabi 
shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: Pada 
hari kiamat (akhirat) seluruh manusia dikumpulkan di 
satu tempat. Kemudian ada yang memanggil: 
"Manakah orang yang dulu lambungnya jauh dari 
tempat tidurnya (ibadah malam)? Lalu mereka 



44 


berdiri dan jumlah mereka sedikit. Lalu mereka 
masuk surga tanpa hisab". (HR. al-Baihaqi) 

Dalil kelima hadits yang diriwayatkan oleh Imam 
at-Tirmidzi di bawah ini: 

4^1 l 4)jl 4_P 4^1 4ijl &■ 

(. a 1»lo 11 C^Ull b» 4;J_f- 

oljj iJjfe . 4^4-1 Oj-L>-4j ^lJ 

Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu 'anhu bahwa 
Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Wahai 
manusia, Sebarankanlah salam (mengucapkan 
salam), berikanlah makanan (sadaqah) dan shalatlah 
ketika orang-orang sedang tidur, maka kamu akan 
masuk surga dengan selamat". (HR. at-Tirmidzi) 

b. Hukum 

Para ulama telah sepakat mengenai kesunnahan 
shalat tahajjud. 40 Dan mayoritas ulama mengatakan 
bahwa shalat tahajjud itu hukumnya adalah sunnah 
mu'akkadah. Sunnah yang kalo bisa jangan sampai 
ditinggalkan. 

Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
seorang ulama besar madzhab Syafi'iy menyebutkan 
sebagai berikut: 


40 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: Darul 
Fikri, jilid 2 hal. 131. 



45 


04^1»' .oU4^LJLs 3JL»J»I j*5v>- L«l 

(44 /4) 

Adapun hukum shalat qiyamullail (tahajjud) adalah 
sunnah mu'akkadah. 41 

Nah, diantara qiyamullail itu adalah mengerjakan 
shalat tahajjud. 

Imam Ibnu Hajar al-Haitami rahimahullah (w. 974 
H) seorang ulama yang bermadzhab syafi'iy 
mengatakan sebagai berikut: 

J . Jjt; *}bJ LpLs^H 

(245 /2) £ifii 

Disunnahkan shalat tahajjud berdasarkan Ijma' para 
ulama. Shalat tahajjud adalah shalat sunnah pada 
malam hari setelah bangun dari tidur. 42 

Imam ar-Ramli rahimahullah (w. 676 H) seorang 
ulama besar madzhab Syafi'iy juga menyebutkan hal 
yang sama. 

4lili 4j Jujjl I ^y >j j’ ^ xj| 

• 4^1p Ai)l ^Lys 

(131 12) ^ Jj k\£ 


41 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 4 hal. 44. 

42 Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj Fii Syarhil Minhaj, 
Bairut: Darul Fikri, jilid 2 hal. 238. 



46 


Disunnahkan mengerjakan shalat tahajjud 
berdasarkan ijma' ulama. Dan berdasarkan firman 
Allah "Dan pada sebahagian malam hari shalat 
tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah sunnah 
tambahan bagimu". Dan juga sebab Nabi shallallahu 
alaihi wasallam selalu melakukannya. Shalat 
tahajjud ini adalah shalat sunnah pada malam hari 
setelah tidur. 43 

c. Jumlah Rakaat 

Para ulama sepakat bahwa jumlah rakaat shalat 
tahajjud paling sedikit adalah 2 rakaat. 

Adapun paling banyak jumlah rakaat shalat 
tahajjud ada khilafiyah diantara para ulama. 

Madzhab Hanafi berpendapat maximal 8 rakaat. 
Madzhab Maliki berpendapat maximal 10 atau 12 
rakaat. Madzhab Syafi'iy dan Hanbali berpendapat 
tidak ada batasan untuk jumlah rakaatnya. 44 

Imam ar-Ramli rahimahullah (w. 676 H) seorang 
ulama besar madzhab Syafi'iy menyebutkan sebagai 
berikut: 

X? cusjj ^ j-Aj jjlkJj JljIlU j^>- 

12) Jl 4 jU ,4jL*5^ 5>a*J 'jj 0 . 5 J^J 


43 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: Darul 
Fikri, jilid 2 hal. 131. 

44 Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Kuwait: Wizarotul 
Awqof wa asy-Syu'un al-lslamiyah, jilid 14 hal. 88. 



47 

(128 

Tidak ada batasan untuk shalat mutlaq, yaitu shalat 
yang tidak terikat dengan waktu dan sebab. 
Maksudnya adalah shalat ini tidak ada batasan untuk 
jumlah rakaatnya 45 

Jadi intinya shalat tahajjud itu tidak ada batasan 
mengenai jumlah maximal rakaatnya. Sebab tahajjud 
itu adalah termasuk bagian dari shalat mutlaq. 

Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh 
Syaikh Nawawi al-Bantani rahimahullah (w. 1316 H) 
seorang ulama besar madzhab Syafi'iy asal nusantara 
(Tanara, Banten) yang menyebutkan sebagai berikut: 

ojj d? j-lj OtS" Ijjj .JJlJl jjJJail gyj 
(114 :j*) oijJl w . I J_>d> Lc Jjb g. l2U*J I JjiS Jjtjj 

Diantara yang termasuk shalat mutlag adalah shalat 
qiyamullaii jika dilaksanakan setelah tidur maka 
disebut dengan shalat tahajjud walaupun tidurnya di 
waktu setelah maghrib dan setelah shalat isya' 
secara jamak taqdim 46 

d. Waktu Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan shalat tahajjud terbentang 
luas antara shalat isya' sampai datang waktu shalat 
shubuh. Dengan syarat dikerjakan setelah selesai 


45 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: Darul 
Fikri, jilid 2 hal. 128. 


46 Nawawi, Nihayatu az-Zain, Bairut: Darul Fikri, hal. 114. 



48 


melaksanakan shalat isya' dan setelah tidur 
walaupun hanya sejenak. 

Syaikh asy-Syibromalisi rahimahullah (w. 1087 H) 
seorang ulama besar dalam madzhab Syafi'iy 
menyebutkan dalam kitabnya sebagai berikut: 




a 


L 


, n 


U. Lg-bt® yf y» OJj fy>-s 

<LwmI \&" . > y Jjtj OI b/2J I Isjwoj 14^xS"" d 


(131 /2) Jl fcU ^Ip 


Waktu shalat tahajjud adalah ketika masuk waktu 
shalat Isya' dan setelah mengerjakan shalat isya' 
sampai terbitnya fajar waktu shubuh. Dan tidak 
cukup hanya sekedar masuk waktu isya' tanpa 
mengerjakan shalat isya dulu beda dengan pendapat 
Imam Zakariya al-Anshari di sebagian kitabnya. Dan 
disyaratkan juga dilakukan setelah bangun tidur. 47 


Adapun waktu yang paling afdhal untuk 
mengerjakan shalat tahajjud adalah di waktu 
sepertiga malam yang akhir. Hal ini berdasarkan 
hadits shahih di bawah ini: 


a))I l a))I a))! 

l jy>- LsuJl s.U^Jl <lLJ iijLJ bjj fyy :Jli 

^JL^j y» 4 J y> ! JjJL ^^1 J^l CUb 


47 Asy-Syibromalisi, Hasyiyah asy-Syibromalisi ala Nihayatul 
Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: Darul Fikri, jilid 2 hal. 131. 



49 


. Oljj ' ^ ^^jA i, d- .lo C -l i 

Dori Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, sesungguhnya 
Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Allah 
Tabaaraka wa ta'aala turun 48 ke langit dunia ketika 
waktu sepertiga malam yang akhir dan berkata: 
"siapa yang berdoa kepadaku maka aku kabulkan, 
siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri 
dan siapa yang meminta ampun kepadaku maka 
akan aku ampuni". (HR. al-Bukhari & Muslim) 

e. Perbedaan Antara Qiyamullail & Tahajjud 

Ibadah apapun yang dilakukan pada malam hari 
seperti shalat tahajjud, shalat tarawih, shalat witir, 
shalat hajat dan lain lain disebut dengan qiyamullail. 

Qiyamullail artinya menghidupkan malam atau 
mendirikan malam dengan ibadah. Jadi istilah 
qiyamullail ini lebih umum dibanding dengan istilah 
tahajjud. 

Tahajjud adalah ibadah shalat yang dilakukan 
setelah bangun dari tidur pada malam hari, dan 
shalat tahajjud itu adalah bagian dari qiyamullail. 

Namun jika anda shalat sunnahnya sebelum tidur 
maka disebut sebagai shalat sunnah mutlaq. Dan 


48 Imam an-Nawawi dalam kitab a I - M i n h a j Syarh Shahih 
Muslim mengatakan ada dua pendapat ulama salaf 
mengenai hal ini. Pertama beriman saja menyerahkan 
maknanya kepada Allah swt tanpa menta'wil. Kedua dita'wil 
yang maknanya adalah rahmat & para malaikatnya Allah 
yang turun ke langit dunia. 



50 


shalat mutlaq ini juga termasuk bagian dari 
qiyamullail jika dikerjakan pada malam hari. 

Syaikh Nawawi al-Bantani rahimahullah (w. 1316 
H) seorang ulama besar madzhab Syafi'iy asal 
nusantara (Tanara, Banten) telah menyebutkan 
sebagai berikut: 

(ii4 -.y, jas . I br f. LiotS I JjiS Jjt; j 

Diantara yang termasuk shalat mutlaq adalah shalat 
qiyamullaii jika dilaksanakan setelah tidur maka 
disebut dengan shalat tahajjud walaupun tidurnya di 
waktu setelah maghrib dan setelah shalat isya' 
secara jamak taqdim 49 

f. Shalat Tahajjud Berjamaah 

Dalam madzhab Syafi'iy shalat sunnah dibagi 
menjadi dua bagian. Pertama shalat sunnah yang 
tidak dianjurkan berjamaah. Kedua shalat sunnah 
yang dianjurkan berjamaah. 

Nah, shalat tahajjud itu ternyata termasuk shalat 
sunnah yang pertama. Yaitu tidak dianjurkan untuk 
berjamaah. Jadi afdhalnya malah dilakukan sendirian 
saja. 


49 Nawawi, Nihayatu az-Zain, Bairut: Darul Fikri, hal. 114. 



51 


Namun jika ada yang melakukannya secara 
berjamah maka tetap boleh (tidak makruh) dan 
shalatnya tetap sah. 50 

5. Shalat Tarawih 

a. Pengertian & Dalil 

Shalat tarawih adalah shalat sunnah yang 
dilakukan pada malam hari di bulan ramadhan. Kata 
tarawih secara bahasa bentuk jama' dari 

tarwihah yang artinya istirahat. 

Dinamakan shalat tarawih sebab setiap selesai 2 
rakaat ada istirahatnya sejenak. 51 Biasanya diisi 
dengan bacaan-bacaan dzikir atau shalawat. 

Ada banyak hadits shahih yang menunjukkan 
tentang kesunnahan untuk mengerjakan shalat 
tarawih. 

Dalil pertama hadits yang diriwayatkan oleh 
Imam al-Bukhari dan Imam Muslim di bawah ini: 


d-y^ t -d"V^ dyyj o! oy,^ 

yy L« aJ yj-f- tLLo-jis-lj LLcl Ql-y yy» ijli 

Oljj 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu beliau berkata: 
sesungguhnya Rasulullah sh a Hallah u a la ih i wasallam 
bersabda: Barangsiapa yang mendirikan bulan 


50 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: Darul 
Fikri, jilid 2 hal. 107. 

51 Zainuddin al-Malibari, Fathul Mu'iin, Bairut: Daru Ibni 
Flazm, jilid 1 hal. 306. 



52 


Ramadhan (shalat tarawih) karena iman dan 
mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa- 
dosanya yang telah lalu. (HR.al-Bukhari & Muslim). 


Dalil kedua hadits yang diriwayatkan oleh Imam 
al-Bukhari dan Imam Muslim di bawah ini: 


4ill 4ill Ol ! LgO- Aill (jOjil >I OUjLf- JjS' 

^ 4j*>by2j (J <lLJ oli 

t^Jtil^il jl 2jJlxJl «tLiJl l^*_0>-l ^ C^UI i^jjLaJl ^4 
Ui» I(Jli ^ol Lis aLp Aiil ^Ls Ai)l 
jl ooa- j^l “ih ^3/^1 (j- 4 ( £*}£. jij c^aJl ojI_ 

• o'jj .«Odo>j j diJij pCif- ^jjo 


h 


Dari Aisyah Ummul Mu'miniin radhiyallahu anha: 
sesungguhnya Rasulullah SAW pada suatu malam 
pernah melaksanakan shalat kemudian orang-orang 
shalat dengan beliau , kemudian beliau shalat pada 
malam selanjutnya dan orang-orang yang 
mengikutinya tambah banyak kemudian mereka 
berkumpul pada malam ke tiga atau keempat dan 
Rasulullah SAW tidak keluar untuk shalat bersama 
mereka. Dan di pagi harinya Rasulullah SAW berkata, 
"Aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan dan 
tidak ada yang menghalangiku untuk keluar (shalat) 
bersama kalian kecuali bahwasanya aku khawatir 
bahwa shalat tersebut akan diwajibkan." Rawi hadits 
berkata, "Hal tersebut terjadi di bulan Ramadhan". 
(HR. al-Bukhari & Muslim) 



53 


Dalil ketiga misalnya hadits shahih yang 
diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi di bawah ini: 

J-gP P I JlS <UP Aijl OjJj ^y. 1 _-pd-Jl ^jP 

« 4*Sj (J 41P 4 J 0 I c_^Lkibi y^s- 

Dari as-Saa'ib bin Yazid radhiyallahu 'anhu beliau 
berkata: Para sahabat dulu di masa Umar bin al- 
Khattab mendirikan shalat 20 rakaat pada bulan 
ramadhan. (HR. al-Baihaqi) 


Dalil keempat hadits yang diriwayatkan oleh 
Imam al-Bukhari di bawah ini: 

yj J*S- : JlS 4j1 J^P ^y> I -LP ^jP 

^Ul lili (Jj b\P>Aj d? SJlJ c^up aSjI c-jllajbl 

4j*>L/2j J^Jl t 

(.J^lj ££jlS (Jtp Jb/jA y cijl j'» : J»s- JUS iJaA^I 

A** C^>- J>- 2 JJ (jJ ^^jp c^jp ^ «JjLaf OlSJ 

ApjJl j^*J» JlS I0*)by2J 0j-ly2J ^UJlj C(_£^>-l SlJ 

JJJl jdl ^ J L b^l l-g-p jdlj tob* 

oljj .^Jjl (_f“bJl olij 

Dari Abdurrahman bin Abdul Qari radhiyallahu 'anhu 
beliau berkata: Saya keluar bersama Umar bin al- 
Khattab ke masjid pada malam ramadhan. Tiba-tiba 
ada beberapa orang shalat berpencar-pencar. Ada 
yang shalat sendirian kemudian diikuti oleh jamaah. 



54 


Maka kemudian Umar berkata: "Saya berpandangan 
seandainya mereka dikumpulkan dengan satu imam 
saja maka itu lebih bagus". Lalu Umar 
mengumpulkan semua jamaah dengan imam Ubay 
bin Ka'ab. Dan keesokannya saya keluar lagi dan 
orang-orang sedang shalat berjamaah dengan Ubay 
bin Ka'ab. Lalu umar berkata: "Sebaik-baik bid'ah 
adalah perbuatan ini". Orang yang tidur 
(mengakhirkan shalat tarawih) lebih afdhal dari pada 
yang mengerjakan di awal waktu. (HR. al-Bukhari) 

Dalil kelima hadits yang diriwayatkan oleh Imam 
al-Bukhari di bawah ini: 

(. J b^J Aji A^b-J ^^i 

V d i Aj 0 A**bp A^ji ,^-b^ A^ii obb^ t- “ — Ud 

Sj>-I s- ojvb b? b? 'Ktji Dir b«» :cJlai 

>? ( yf- tbtJjl ^^bjaj cAjiffj 

■ a 'jj .«byb ^^jLaZj ^ yii 

Dari Abi Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu 
'anhu dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha: 
"bagaimana shalatnya Rasulullah shallallahu 'aiaihi 
wasallam di bulan ramadhan?" maka Aisyah 
menjawab: "Beliau shallallahu 'aiaihi wasallamjika 
shalat tidak lebih dari 11 rakaat baik di ramadhan 
maupun di bulan lainnya". Beliau shalat 4 rakaat, 
langan tanya tentang bagus dan lamanya shalat 
beliau. Lalu beliau shalat 4 rakaat , langan tanya 
tentang bagus dan lamanya shalat beliau. Lalu beliau 
shalat 3 rakaat. (HR. al-Bukhari) 



55 

b. Hukum 

Para ulama telah sepakat bahwa shalat tarawih 
hukumnya adalah sunnah. Sudah seyogyanya kita 
sebagai umat islam untuk senantiasa menjaga shalat 
sunnah tarawih ini pada tiap malam di bulan 
ramadhan. 


Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
seorang ulama besar madzhab Syafi'iy menyebutkan 
sebagai berikut: 


o^ 


( 31 14 ) 


Adapun hukum shalat tarawih adalah sunnah 
berdasarkan ijma' para ulama. 52 


c. Jumlah Rakaat 

Para ulama berbeda pendapat dalam 

menentukan jumlah rakaat shalat tarawih. 

Adapun jika mengikuti ulama salaf dari kalangan 
4 madzhab maka akan kita temukan penjelasannya 
sebagai berikut: 

1. Madzhab Hanafi: Imam As-Sarakhsi 
rahimahullah (w. 483 H) salah satu ulama mazhab 
Hanafi di dalam kitabnya Al-Mabsuth menuliskan 
sebagai berikut: 

/ 2 ) . IjU-LP is ^ 


an-Nawawi ; al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah ; jilid 4 hal. 31. 




56 


(144 

Maka sesungguhnya shalat tarawih itu sebanyak 20 
rakaat selain witir menurut madzhab kami 53 

2. Madzhab Maliki: Imam Ibnu Abdil Barr 
rahimahullah (w. 463 H) salah satu ulama mazhab 
Maliki di dalam kitab al-Kaafi Fii Fighi Ahlil Madinah 
berkata: 

4jtSj £.L»_LxJ1 

/1) Jjfcl J Jl£)l . *UP ^1 (3 4-bba 

(256 

Ulama salaf mensunnahkan di madinah shalat 
tarawih 20 rakaat dan witir. Sebagian ulama 
menganjurkan 36 rakaat dan witir. Dan ini adalah 
pendapat imam Malik. 54 

3. Madzhab Syafi'iy: Imam An-Nawawi 
rahimahullah (w. 676 H) salah satu ulama dalam 
mazhab Syafi'iy di dalam kitabnya Al-Majmu 1 Syarah 
Al-Muhadzdzab menuliskan sebagai berikut: 

4j rSj l3l . s.L»_L*Jl 


53 As-Sarakhsi, al-Mabsut, Bairut: Darul Ma'rifah, jilid 2 hal. 
144. 

54 Ibnu Abdil Barr, al-Kaafi Fii Fiqhi Ahli al-Madinah, Bairut: 
Darul Kutub al-llmiyah, jilid 1 hal. 256. 



57 


(31 / 4 ) 

Shalat tarawih hukumnya sunah menurut ijma 
ulama, dan menurut pendapat kami bahwasanya 
shalat tarawih itu sebanyak 20 rakaat dengan 10 kali 
salam. 55 

4. Madzhab Hanbali: Imam Ibnu Qudamah 
rahimahullah (w. 620 H) ulama dari kalangan mazhab 
Hanbali di dalam kitabnya Al-Mughnl menuliskan 
sebagai berikut : 

o<t*Sj OjjAp oUa-^j 

(122 12 ) ^143 .©USj-a 

Shalat malam pada bulan Ramadhan sebanyak 20 
rakaat , yaitu shalat tarawih, dan hukumnya adalah 
sunah muakkadah (sunah yang sangat dianjurkan). 56 

Bisa disimpulkan bahwa ulama salaf 4 madzhab 
hampir sepakat bahwa shalat tarawih itu 20 rakaat. 
Walaupun ada sebagian ulama madzhab maliki yang 
mengatakan 36 rakaat. 

1. Madzhab Hanafi 20 rakaat 

2. Madzhab Maliki 20 rakaat atau 36 rakaat 

3. Madzhab Syafi'iy 20 rakaat 

4. Madzhab Hanbali 20 rakaat 

55 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 4 hal. 31. 

56 Ibnu Qudamah, al-Mughni, Bairut: Darul Kutub al-llmiyah, 
jilid 2 hal. 122. 



58 


Lalu siapa ulama yang mengatakan shalat tarawih 
itu 8 rakaat? Dan di indonesia ini ternyata banyak 
juga yang melaksanakan shalat tarawih 8 rakaat. 

Sepengetahuan kami pendapat yang mengatakan 
shalat tarawih 8 rakaat itu diantaranya adalah 
merujuk pada pendapat para ulama kontemporer 
seperti Syaikh Bin Baaz (w. 1420), Syaikh al-Utsaimin 
(w. 1421) dan Syaikh al-Albani (w. 1420) 

Rahimahumullah. 

Berikut ini detailnya: 

1. Syaikh Bin Baaz rahimahullah mengatakan 
bahwa jumlah rakaat shalat tarawih itu bebas berapa 
saja. Boleh 23, 11 dan 13 rakaat. Namun yang afdhal 
adalah 11 rakaat atau 13 rakaat saja termasuk witir 
di dalamnya. 

Fatwa beliau ini bisa kita baca dalam kitab beliau 
yang berjudul Majmu' Fatawa Ibn Baaz sebagai 
berikut: 


I Usj c ojvf- 3 oUi3 ^ .s jij 

L y2 -*j 3 aJ)! ^4-^ 3 2jL>w2JI 

jr j>-j 3j 

(j-*j . 3 ‘Up Aiil jjp’ 4-03 

4 J 1 S" Ula 3 01 Jlp Ji^j aJip J^b 

. OjvPj 0Lb2^9j 3 OjJUf' ObL? jl CAjtSj obbyS 

Tidak ada batasan jumlah rakaat di ramadhan dan di 
bulan lainnya. Oleh sebab itulah para shahabat di 



59 


masa Umar melakukannya 23 rakaat , ada juga 11 
rakaat. Semuanya benar berasal dari Umar 
radhiyallahu anhu dan para shahabat lainnya. 
Namun yang afdhal adalah 11 rakaat atau 13 rakaat 
saja di ramadhan dan di bulan lainnya. 57 

Dalil yang digunakan Syaikh Bin Baaz adalah atsar 
shahih dari Umar dan juga hadits Aisyah mengenai 
shalat malamnya Rasulullah shallallahu alaihi wa 
salam. 58 

2. Syaikh al-Utsaimin rahimahullah mengatakan 
bahwa jumlah rakaat shalat tarawih itu adalah 11 
rakaat atau 13 rakaat saja termasuk witir di 
dalamnya. Akan tetapi menurut beliau boleh jika 
shalat tarawih 20 rakaat. Sebab pendapat ini juga ada 
contohnya dari ulama salaf. 

Fatwa beliau ini bisa kita baca dalam kitab beliau 
yang berjudul Majmu' Fatawa Wa Rasa'il al-Utsaimin 

sebagai berikut: 

C4_*Sj lPjUS jl 6 iWf- Lolj 

4 j ^13 3^ .lU-Is 3 

Adapun jumlah rakaat shalat tarawih adalah 11 atau 
13 rakaat. Inilah yang sesuai sunnahnya. Akan tetapi 
jika menambahkan lebih dari itu maka tidak apa apa 
sebab diriwayatkan juga hal itu dari para salaf 

57 lbnu Baaz, Majmu' Fatawa Ibn Baaz, Riyadh: Darul Qasim, 
jilid 15 hal. 19. 

58 lbnu Baaz, Majmu' Fatawa Ibn Baaz, Riyadh: Darul Qasim, 
jilid 15 hal. 19. 



60 


dengan penambahan dan pengurangan jumlah 
rakaat. 59 


Dalil yang digunakan Syaikh al-Utsaimin adalah 
atsar shahih dari Umar dan juga hadits Aisyah 
mengenai shalat malamnya Rasulullah shallallahu 
a la ih i w a salam. 60 


3. Syaikh al-Albani rahimahullah mengatakan 
bahwa jumlah rakaat shalat tarawih itu tidak boleh 
lebih dari 11 rakaat. Artinya shalat tarawih hanya 
boleh dilakukan 8 rakaat saja plus witir 3 rakaat. 
Tidak boleh lebih apalagi sampai 20 rakaat. 

Fatwa beliau ini bisa kita baca dalam kitab beliau 
yang berjudul Shalatut Tarawih sebagai berikut: 




Nabi shallallahu alaihl wa sallam tidak pernah shalat 
melebihi 11 rakaat. 61 


Dalil yang digunakan Syaikh al-Albani adalah 
hadits Aisyah dalam kitab shahih al-Bukhari 
mengenai shalat malamnya Rasulullah shallallahu 
alaihi wa salam tidak lebih dari 11 rakaat. 62 

d. Waktu Pelaksanaan 


59 al-Utsaimin, Majmu' Fatawa wa Rasail al-Utsaimin, Riyadh: 
Darul Qasim, jilid 14 hal. 198. 

60 al-Utsaimin, Majmu' Fatawa wa Rasail al-Utsaimin, Riyadh: 
Darul Qasim, jilid 14 hal. 198. 

61 al-Albani, Shalatut Tarawih, Riyadh, jilid 1 hal. 15. 

62 al-Albani, Shalatut Tarawih, Riyadh, jilid 1 hal. 15. 



61 


Waktu pelaksanaan shalat tarawih terbentang 
panjang antara shalat isya' sampai datang waktu 
shalat shubuh. Dengan syarat telah melaksanakan 
shalat isya'. 

Imam An-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
mengatakan di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al- 
Muhadzdzab sebagai berikut: 


. LoS" (jo«Sj i g 1 -/g cli 

o,S^ ,^v£j 1 ot*5j ^jjl .^Lys j-b 

L; 4_ail2» ^./g’i *b/j :Jli . i 

(jyc*5j (3 tSyy . ob/2_«j ^LS jl oHw? jl 4^ 

(32 /4) 0*lgjd ^-3» 


Waktu shalat tarawih adalah ketika masuk waktu 
shalat isya' dan setelah mengerjakan shalat isya. Hal 
ini disebutkan oleh al-Baghawi. Dan berlangsung 
sampai terbitnya fajar waktu shubuh. Hendaknya 
dikerjakan dengan 2 rakaat salam 2 rakaat salam. 
Seandainya dikerjakan 4 rakaat salam maka tidak 
sah. Sebab hal ini menyelisihi yang disyariatkan. Dan 
tidak sah dengan niat shalat mutlag, seharusnya niat 
sunnah tarawih atau shalat tarawih atau giyam 
ramadhan. Maka niatkan setiap 2 rakaat sebagai 
shalat tarawih. 63 


an-Nawawi ; al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 4 hal. 32. 



62 


Cara pelaksanaan shalat tarawih juga sama 
dengan shalat sunnah lainnya. Yaitu dikerjakan 
dengan 2 rakaat salam 2 rakaat salam. 

Jika ada yang mengerjakannya langsung 4 rakaat 
salam maka shalat tarawihnya tidak sah. Kalaupun 
sah itu menjadi shalat mutlaq biasa bukan shalat 
tarawih. 64 

e. Perbedaan Antara Tarawih & Tahajjud 

Walaupun shalat tarawih dan shalat tahajjud 
sama sama disebut sebagai qiyamullail. Namun ada 
beberapa perbedaan diantara keduanya. 

Setidaknya ada sekitar 8 perbedaan antara shalat 
tarawih dan shalat tahajjud. 8 perbedaan itu 
diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Masa pensyariatan 

Shalat tarawih belum disyariatkan ketika 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masih di 
Mekkah. Selama di masa Mekkah tidak dikenal shalat 
tarawih, karena shalat tarawih baru ada nanti ketika 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di Madinah. 

Berbeda dengan shalattahajjud yang disyariatkan 
sejak awal mula masa kenabian. Ada yang 
mengatakan bahwa wahyu kedua yang turun sudah 
memerintahkan bangun malam dalam arti shalat 
tahajjud. Intinya, shalat tahajjud sudah dikenal dan 
disyariatkan sejak Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam masih di Mekkah. 


64 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: 
Darul Fikri, jilid 2 hal. 127. 



63 


2. Berapa Kali Nabi Melakukannya 

Jika kita perhatikan hadits-hadits yang shahih 
mengenai shalat tarawih, ternyata shalat tarawih 
dilakukan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
kurang lebih hanya tiga kali malam saja. Beliau shalat 
secara berjamaah di dalam masjid nabawi. 

Di hari kemudian beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak datang ke masjid. Sehingga para 
shahabat pun otomatis juga meninggalkannya. 
Ternyata alasan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
tidak datang ke masjid adalah karena beliau khawatir 
bila shalat tarawih itu diwajibkan dan akan 
memberatkan umatnya. 

Tidak ada keterangan yang valid apakah beliau 
shallallahu 'alaihi wasallam mengerjakannya 
sendirian di rumah atau tidak. 

Yang jelas ketika meninggalkannya, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam menegaskan alasannya, 
yaitu karena takut tarawih itu diwajibkan. 

Nah, Adapun shalat tahajjud ternyata selalu 
dilakukan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam setiap malam, tanpa pernah dihentikan 
lantaran takut diwajibkan. 

Maka sepanjang hidupnya pada tiap malam 
beliau shallallahu 'alaihi wasallam selalu melakukan 
shalat tahajjud. Tidak peduli apakah di dalam bulan 
Ramadhan atau pun di luar bulan Ramadhan. 

3. Pengkhususan Bulan 

Para ulama umumnya sepakat bahwa shalat 
Tarawih itu bukan shalat tahajjud. Hal utama yang 



64 


membedakan tarawih dengan tahajjud adalah bahwa 
shalat tarawih ini hanya boleh dilakukan di bulan 
Ramadhan saja. 

Adapun shalat tahajjud tidak hanya di bulan 
Ramadhan saja. Akan tetapi kita bisa melaksanakan 
shalat tahajjud di bulan lainnya selain ramadhan 
setiap malamnya. 

4. Berjamaah Atau Tidak 

Perbedaan penting antara shalat tarawih dan 
shalat tahajjud adalah bahwa selama tiga malam 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasollam dan para 
shahabat melakukannya, semua dilakukan dengan 
berjamaah yang jumlahnya amat banyak, bahkan 
hingga memenuhi masjid nabawi kala itu. 

Bahkan salah satu alasan kenapa shalat tarawih 
saat itu dihentikan juga salah satunya karena 
jamaahnya semakin banyak. Sehingga Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam khawatir bila hal itu 
dibiarkan terus menerus, akhirnya akan diwajibkan 
oleh Allah SWT. 

Sedangkan shalat tahajjud, meski hukumnya 
boleh berjamaah, tetapi dalam kenyataannya 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lebih sering 
melakukannya sendirian, tidak mengajak orang- 
orang untuk ikut di belakang beliau. Kadang beliau 
mengerjakannya di dalam rumah (kamar Aisyah), 
kadang beliau lakukan di dalam masjid. 

Kalau pun ada shahabat yang ikut jadi makmum, 
paling-paling ya satu dua orang saja. Tidak ada 



65 


catatan bahwa shalat tahajjud yang beliau lakukan 
diikuti oleh jamaah banyak satu masjid. 

Oleh karena itulah mayoritas ulama lebih 
menganjurkan shalat tahajjud itu dikerjakan 
sendirian saja, walaupun sebenarnya boleh dilakukan 
secara berjamaah juga. 

5. Sebelum Tidur Atau Sesudah Tidur 

Shalat tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam dan para shahabat yang 
hanya tiga kali itu ternyata dilakukan sesudah shalat 
isya' dan sebelum tidur malam. Mirip dengan yang 
semua orang lakukan di masa sekarang ini. 

Sedangkan shalat tahajjud dilakukan oleh 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di akhir 
malam, setelah beliau shallallahu 'alaihi wasallam 
bangun dari tidur. Tidak ada shalat tahajjud yang 
dilakukan pada awal malam sebelum tidur. 

6. Jumlah Rakaat 

Mayoritas ulama salaf mengatakan bahwa shalat 
tarawih itu dilakukan sebanyak 20 rakaat dalam satu 
malam. Sebagaimana hal ini yang difatwakan oleh 
para ulama 4 madzhab yang mengikuti sunnahnya 
para sahabat di masa khalifah Umar. 

Berbeda dengan shalat tahajjud. Para ulama 
mengatakan shalat tahajjud itu hanya dilakukan 8 
rakaat saja. Ada juga yang mengatakan tidak ada 
batasan maximal. Berapapun rakaatnya walaupun 
sampai 1000 rakaat pun boleh boleh saja. 

7. Hukum Bagi Nabi 



66 


Para ulama telah berijma' (sepakat) bahwa shalat 
tarawih itu hukumnya sunnah. Baik untuk Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam maupun juga untuk 
umatnya. 

Berbeda dengan shalat tahajjud. Sebagian ulama 
mengatakan bahwa shalat tahajjud itu hukumnya 
wajib untuk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 
Namun sunnah untuk ummatnya. Wallahu a'lam. 

8. Ada Istirahat Atau Tidak 

Perbedaan yang selanjutnya adalah bahwa shalat 
tarawih ini banyak istirahatnya, sebagaimana nama 
yang disematkan kepadanya. Setiap selesai salam 
pasti ada jeda untuk istirahat sejenak. 

Duduk istirahat di sela-sela rakaat tarawih itu 
menjadi amat mutlak diperlukan. Karena umumnya 
jumlah rakaatnya banyak dan bacaannya kadang 
panjang. Tidak mungkin semua itu dilakukan dengan 
cara berdiri terus-terusan tanpa jeda istirahat. 
Apalagi yang ikut shalat ini cukup banyak jumlahnya. 

Lain halnya dengan shalat tahajjud yang 
umumnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
melakukannya sendirian. Banyak riwayat yang 
menyebutkan bahwa beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat sampai bengkak kakinya, karena 
saking lamanya berdiri. Tidak ada riwayat yang 
menyebutkan bahwa beliau bersitirahat di sela-sela 
rakaat tahajjud. Wallahu a'lam. 

f. Shalat Tarawih Berjamaah 



67 


Dalam madzhab Syafi'iy shalat tarawih itu 
afdhalnya dikerjakan secara berjamaah. Baik di 
masjid ataupun di rumah. Namun utamanya 
dilakukan di masjid atau musholla secara berjamah. 

Seandainya ada yang mengerjakan shalat tarawih 
sendirian maka hukumnya juga boleh dan tetap sah. 

Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
seorang ulama besar madzhab Syafi'iy menyebutkan 
sebagai berikut: 

yTS 0 \j j ^ 

Oi L>t_y5 I (jbjjb ./s\\ Afi _ o ■ -/3 tl 

LjL>t_ysl "l Jli 4 jj (. (3 ^ : b jJisj Lygjl 

(31 / 4 ) 

Shalat tarawih boleh dilakukan sendirian atau 
berjamaah. Mana yang afdhal? Ada dua pendapat 
yang disebutkan mushonnif dan para ulama 
syafiiyah. Namun pendapat yang shahih dalam 
madzhab syafi'iy adalah afdhalnya secara 
berjamaah. Pendapat ini telah dimanshus 
(ditetapkan/dituliskan) dalam Mukhtashar al- 
Buwaiti dan pendapat ulama syafiiyah terdahulu. 65 

6. Shalat Witir 
a. Dalil 

Ada banyak hadits shahih yang menunjukkan 
tentang kesunnahan untuk mengerjakan shalat witir. 


65 an-Nawawi ; al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 4 hal. 31. 



68 


Dalil pertama misalnya hadits yang diriwayatkan 
oleh Imam Abu Dawud di bawah ini: 

adI ajjI (J y^j <up ajjI ^1p ^y 

oljj • j j aJ)I Oti ihjjJjl Olj-iil b I aAp 

.ijb 

Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu beliau 
berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
wahai ahlul qur'an, kerjakanlah shalat witir, 
sesungguhnya Allah itu ganjil (esa) dan suka kepada 
yang ganjil (witir). (HR. Abu Dawud) 


Dalil kedua hadits yang diriwayatkan oleh Imam 
Abu Dawud di bawah ini: 

^jjJl : Jli aAp ajjI DI alp Aiil oJjjj pj 

.oljj -b- 4 yy ^ Jp - 

Dari Buraidah radhiyallahu 'anhu beliau berkata: 
Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam 
bersabda: shalat witir itu haq, siapa yang tidak shalat 
witir maka tidak termasuk golongan kami. (HR. Abu 
Dawud) 


Dalil ketiga misalnya hadits yang diriwayatkan 
oleh Imam at-Tirmidzi dan Imam an-Nasai di bawah 
ini: 


AU^ jJjJl : Jb ALP Ai)l j^Jlla ^yi ^lp ^Pj 

^ C I ©1^^ . y A*»Lp A^il ^ i ^ - - <** A*S\J^ C A 



69 


Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau 
berkata: shalat witir itu tidak wajib seperti shalat 
fardhu. Akan tetapi witir itu adalah shalat yang 
disunnahkan oleh Nabi sh a Hallah u a la ih i wasallam. 

(HR. at-Tirmidzi & an-Nasai) 

b. Hukum 

Menurut f iq i h madzhab Syafi'iy hukum shalat 
witir adalah sunnah mu'akkadah. Artinya sesuatu 
yang sangat dianjurkan walaupun tidak wajib untuk 
melaksanakannya. 

Jika di bulan ramadhan maka disunnahkan 
mengerjakan shalat witirnya secara berjamaah. 
Namun jika di luar ramadhan afdhalnya dikerjakan 
sendirian saja. 66 

Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
seorang ulama besar madzhab Syafi'iy menyebutkan 
sebagai berikut: 

J>^>\ (3 (3 iajoI ^La*yi J15 

j j £ J15 Jj ^ 

21\./a 11 5.LJUJI 

J^c _aJl ^_LLs dSfi oti . jAJ 

(19 / 4 ) . ; 1 .'/se\\ 

Imam an-Nawawi rahimahullah berkata: Madzhab- 
madzhab para ulama mengenai hukum shalat witir. 


66 Nawawi, Nihayatuz Zain, Bairut: Darul Fikr, jilid 1 hal. 101. 




70 


Madzhab kami syafiiy hukum shalat witir tidak wajib. 
Akan tetapi hukumnya sunnah mu'akkadah. Ini 
adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan 
sahabat , thabiin dan ulama setelahnya. Imam Abu 
Hanifah sendiri mengatakan shalat witir hukumnya 
wajib bukan fardhu. Jika ditinggalkan sampai terbit 
fajar maka berdosa dan harus gadha'. 67 

c. Jumlah Rakaat 

Dalam kitab-kitab f iq i h madzhab Syafi'iy 
disebutkan bahwa jumlah rakaat shalat witir paling 
sedikit adalah 1 rakaat. Artinya seseorang boleh 
mengerjakan shalat witir hanya dengan 1 rakaat saja. 
Namun afdhalnya atau yang lebih utama paling 
sedikit adalah 3 rakaat. 68 

Adapun paling banyak jumlah rakaat shalat witir 
adalah 11 rakaat. Sebagian ulama Syafiiyah 
menyebutkan maximal 13 rakaat. 69 

Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
seorang ulama besar madzhab Syafi'iy menyebutkan 
sebagai berikut: 

Sjj aJL i\j .i_ 'du IjU-LP jtjJl IaJOI 4-^*0 

f ‘bbsS' •'_ 


67 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub a l-l I m iya h, jilid 4 hal. 19. 

68 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: 

Darul Fikri, jilid 2 hal. 112. 

69 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: 

Darul Fikri, jilid 2 hal. 113. 



71 


4^3^ . ^ a** Ll o^ikS^”I L i j ^ 3 i^s *‘^^~| 

(12 /4) od^L' ^j-i .ijJuf' Js>bki tjiS'\ 01 4->-j 

Imam an-Nawawi rahimahullah berkata: shalat witir 
hukumnya sunnah. Minimal 1 rakaat dan afdhalnya 
3 rakaat. Lebih afdhal lagi 5 rakaat , 7 rakaat , 3 
rakaat kemudian 11 rakaat. Ini batasan maximalnya 
menurut yang masyhur dalam madzhab syafi'iy. 
Namun ada sebagian pendapat mengatakan 
maximal 13 rakaat. 70 


Jika melaksanakan shalat witir 3 rakaat maka 
yang paling afdhal adalah dikerjakan 2 rakaat salam 
terlebih dahulu baru kemudian shalat lagi 1 rakaat. 71 

Namun yang 2 rakaat pertama ini niatnya adalah 
harus menyebutkan "rak'atainiminal witri" (2 rakaat 
dari witir). Tidak boleh hanya berniat witir saja. 
Sebab 2 rakaat itu adalah genap. 72 

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh 
Imam al-Bukhari dan Imam Muslim di bawah ini: 

4i)! d! :L»_g^p Aiil Cj^3 

\jj yjjti lili t» J^JJl ibM? :<JlS 

w«J 



70 Ibnu Qudamah, al-Mughni, Bairut: Darul Kutub al-llmiyah, 
jilid 1 hal. 374. 

71 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 4 hal. 13. 

72 Nawawi, Nihayatuz Zain, Bairut: Darul Fikr, jilid 1 hal. 101. 



72 


Dori Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau berkoto: 
Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam 
bersabda: shalat malam itu dikerjakan 2 rakaat, 2 
rakaat , jika kalian khawatir datang waktu shubuh 
maka shalatlah witir 1 rakaat. (HR. al-Bukhari & 
Muslim) 

Bagi yang mengerjakan shalat witir 3 rakaat 
disunnahkan pada rakaat pertama membaca surat 
al-A'la, rakaat kedua surat al-Kafirun dan rakaat 
ketiga surat al-lkhlas, al-Falaq dan an-Nas. 73 

Diperbolehkan juga dalam madzhab syafi'iy jika 
ingin melaksanakan shalat witir 3 rakaat dilakukan 
dengan 1 kali salam atau misalnya 11 rakaat dengan 
1 kali salam. Bahkan boleh dengan sekali tasyahud 
atau 2 kali tasyahud. 74 

Namun cara yang seperti ini kurang afdhal. Sebab 
afdhalnya adalah dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat 
salam dan diakhiri dengan 1 rakaat salam. 75 

d. Waktu Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan shalat witir terbentang luas 
antara shalat isya' sampai datang waktu shalat 
shubuh. 


73 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 4 hal. 16. 

74 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 4 hal. 12. 

75 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 4 hal. 12. 



73 


Artinya seseorang boleh mengerjakan shalat witir 
di awal waktu setelah shalat isya', dipertengahan 
malam dan juga di akhir malam. Namun yang afdhal 
adalah mengerjakan shalat witir di waktu sepertiga 
malam yang akhir. 

Imam asy-Syirbini rahimahullah (w. 677 H) 
seorang ulama besar dalam madzhab Syafi'iy 
menyebutkan dalam kitabnya sebagai berikut: 

j>- I 4l*_>- i jv <uS JJ 

jjt; jjj\ 'Jij ol (J,l y~^ 4J oiS 'oti .^LiJl 

J 9\jh\ (jbw (Jl . LgJlJIjJ 4^/2 Jj£ 

.(453 / 1 ) 

Waktu shalat witir adalah antara shalat isya' sampai 
terbitnya fajar waktu shubuh. Dan disunnahkan 
untuk mengakhirkan shalat witir di akhir waktu. Jika 
seseorang ingin melakukan shalat tahajjud maka 
witirnya diakhirkan. Jika tidak maka boleh shalat 
witir setelah mengerjakan shalat isya' dan shalat 
sunnah ba'diyah isya'. 76 

Adapun masalah kesunnahan mengakhirkan 
shalat witir itu berdasarkan hadits di bawah ini: 

: JtS 43)1 b»-£3P 4i)l y^ Cj^3 

Oljj J^UL jS-\ 


76 Asy-Syirbini, Mughnil Muhtaj llaa Ma'rifati Ma'ani Alfadzi al- 
Minhaj, Bairut: Darul Kutub al-llmiyah, jilid 1 hal. 453. 



74 


Dori Ibnu Umor Radhiyallahu anhuma, dari Nabi 
shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: 
Jadikanlah akhir waktu shalat malammu untuk 
mengerjakan shalat witir. (HR. al-Bukhari & Muslim) 

Namun bagi yang khawatir tidak bisa bangun 
malam maka sebaiknya mengerjakan shalat witir di 
awal waktu saja sebelum tidur. Yaitu setelah 
mengerjakan shalat isya'. 77 Hal ini berdasarkan 
hadits di bawah ini: 

d)l J-dJl _/*■"! <2/° ^^ ( j-« 

ZJJij to.S^JU-3 jp -T o*Y-y» bti tJ-jiil jS~\ Jt ydi iy >-T 

oljj 

Dari Jabir Radhiyallahu anhu berkata, bahwa Nabi 
shallallahu alaihi wasallam bersabda: barang siapa 
yang khawatir tidak bisa bangun malam maka 
shalatlah witir di awal waktu. Dan siapa yang yakin 
bisa bangun malam maka shalatlah witir di akhir 
malam. Sesungguhnya shalat di akhir waktu malam 
itu disaksikan oleh para malaikat dan ini yang lebih 
utama. (HR. Muslim) 

Syaikh Zainuddin al-Malibari rahimahullah (w. 
987 H) menyebutkan sebuah riwayat bahwa dulu 
sahabat Abu Bakr dan Utsman radhiyallahu anhuma 
shalat witirnya di awal waktu. Sementara Umar dan 


77 an-Nawawi ; al-Adzkar, Bairut: Darul Fikr, hal. 102. 



75 


Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma shalat 
witirnya di akhir waktu. 

c u ^ zjj A Ol 4 -lp ’j OtS”" jJj 

uij • jpij jji 01 <up ajoI l5^7 

yr^J ^ J 14 0*3 d>) J 14 (5jj 

(162 \j£>) JjOjl 0U4C g\*)l Oj 3 j^i.' ^s 3 <&l 

Dahulu Abu Bakr radhiyallahu anhu shalat wltlr nya 
sebelum tidur , kemudian tidur dan bangun shalat 
tahajjud. Adapun Umar radhiyallahu anhu beliau 
tidur dulu lalu bangun shalat tahajjud dan shalat 
witir. Dan diriwayatkan bahwa Utsman sama seperti 
Abu Bakr. Dan Ali bin Abi Thalib sama seperti Umar 
radhiyallahu anhum. 78 

Namun bagi yang sudah mengerjakan shalat witir 
di awal waktu tidak boleh mengerjakan shalat witir 
lagi ketika bangun malam setelah shalat tahajjud. 79 
Hal ini berdasarkan hadits di bawah ini: 

^b^s ^1 : Jli *up aaiI ’a Ch 

ijli jjI oljj .iLJ (j Olyj :JjJL aJip 

^JUjdl Jl3 

Dari Talg bin Ali Radhiyallahu anhu beliau berkata: 
Saya telah mendengar Nabi shallallahu alaihi 


78 Zainuddin al-Malibari, Fathul Mu'iin, Bairut: Daru Ibni Hazm, 
jilid 1 hal. 162. 


79 an-Nawawi ; al-Adzkar, Bairut: Darul Fikr, hal. 102. 


76 


wosollam bersabda: Tidak ada 2 kali witir dalam satu 
malam. (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi & an-Nasa'i) 


e. Qunut Witir 

Dalam madzhab Syafi'iy disunnahkan membaca 
doa qunut pada shalat witir jika berada di bulan 
ramadhan. Tepatnya pada malam ke 16 hingga akhir 
ramadhan. 

Doa qunutnya sama seperti doa qunut pada 
shalat shubuh. Begitu juga hal-hal yang berkaitan 
dengan hukum-hukumnya sama seperti dalam qunut 
shubuh seperti j a h r, mengangkat tangan, sujud 
sahwi dan lain-lain. 80 


Imam Abu Dawud rahimahullah (w. 275 H) 
meriwayatkan sebuah hadits bahwa pada masa 
khalifah Umar bin al-Khattab ada sahabat Ubay bin 
Ka'ab yang ditunjuk sebagai imam shalat tarawih. 
Dan beliau membaca doa qunut pada saat shalat 
witir di pertengahan bulan ramadhan. 81 

Dan juga diperkuat oleh hadits di bawah ini: 


Ol ^2 Aj ^0^ U ^ I ' d ‘ 1 ^ Ld I ^ i ' T' 

(JjJL) f A&l ba Ujt) yjJl (3 ilh 

.ijb oijj .oy&i !l Jjli 


80 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: 

Darul Fikri, jilid 2 hal. 116. 

81 Asy-Syirbini, Mughnil Muhtaj llaa Ma'rifati Ma'ani Alfadzi al- 
Minhaj, Bairut: Darul Kutub al-llmiyah, jilid 1 hal. 454. 



77 


Dori Umor bin al-Khattab Radhiyallahu anhu beliau 
berkota: Termasuk sunnah Nabi adalah jika berada di 
pertengahan bulan ramadhan membaca doa qunut 
melaknat orang kafir pada shalat witir. Yaitu setelah 
sami'allahu liman hamidah dan mengucapkan 
"Allahumma gaatilil kafarota". (HR. Abu Dawud) 


f. Dzikir & Doa Setelah Witir 

Setelah selesai shalat witir disunnahkan 
membaca dzikir berikut ini 3 kali: 82 


Lalu kemudian berdoa dengan doa witir: 

J* c4L r f us'cjt l\2 i cdll? 


7. Shalat Dhuha 
a. Dalil 

Para ulama menyebutkan bahwa ada banyak 
hadits yang menunjukkan tentang kesunnahan untuk 
mengerjakan shalat dhuha. 

Dalil pertama misalnya hadits yang diriwayatkan 
oleh Imam Muslim di bawah ini: 


:Jli *_L.j <u!p iil ^1 jf - «up ji jp 

(.Ai-LyS j*S”Lb^1 ^ J5" ^Lp ^2 J» 

(J^3 4-LJj£ ^JiSj 


82 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: 
Darul Fikri, jilid 2 hal. 114. 




78 


i)\sx£j OJJi /j* ISj^J jSoil rj£- t^i^W 5 >_ jjjjtilj 

,^L«w« flljj . /j-a Lo_g-*S^J 

Dori Abu Dzar radhiyallahu 'anhu dari Nobi 
shallallahu alaihi wosollom beliau bersabda: Di pagi 
hari setiap ruas tulang tubuh kalian harus 
bersadagah. Setiap tasbih adalah sadagah, setiap 
tahmid adalah sadagah, setiap tahlil adalah 
sadagah„ setiap takbir adalah sadagah, amar ma'ruf 
adalah sadagah, nahi munkar adalah sadagah. 
Semua hal ini cukup dengan mengerjakan shalat 
dhuha 2 rakaat. (H R. Muslim) 


Dalil kedua hadits yang diriwayatkan oleh Imam 
Muslim di bawah ini: 


aO ^ i"dl -3 L^-«_P Aiii Lp ^_P^ 

. ^»Lw*wa oljj . A&I s-Li La JjJjj tUjjl ^La2j 


Dari Aisyah radhiyallahu 'anha beliau berkata: 
Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah 
shalat dhuha 4 rakaat dan beliau menambahnya 
sesuai yang Allah kehendaki. (HR. Muslim) 


Dalil ketiga misalnya hadits yang diriwayatkan 
oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim di bawah ini: 

4^Lp aS)I : JL5 4_lp a£)I ‘ jir * d>J 

yjl o'j (. JS* ^L1 ki'jb 

oljj .Jijf ol JJ 



79 


Dori Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkota: 
Kekasihku shallallahu alaihi wasallam berwasiat 
kepadaku agar aku berpuasa 3 hari tiap bulan , shalat 
dhuha 2 rakaat dan shalat witir sebelum tidur. (HR. 
al-Bukhari & Muslim) 

Dalil keempat misalnya hadits yang diriwayatkan 
oleh Imam Abu Dawud di bawah ini: 

Ail! 4i)! I (J 13 41P Ai)l CS- 

y>cjd y\ \j aSjI iJj-Sj *u1p 

iluob ijb oljj .o/A 1 ijjli Jjl y» ol*S^ 

Dari Nu'aim bin Hammar radhiyallahu anhu beliau 
berkata: Aku telah mendengar Nabi shallallahu alaihi 
wasallam bersabda: Allah ta'aala berfirman: wahai 
anak Adam, jangan tinggalkan shalat 4 rakaat di 
awal waktu siangmu, maka Aku akan mencukupimu 
di akhir siangmu. (HR. Abu Dawud) 

Dalil kelima misalnya hadits yang diriwayatkan 
oleh Imam Abu Dawud di bawah ini: 

aJ lp Ai)l jl bg-LP Ai)l yh>J y&J 

Jjl oljj -tjysSj JS' y> obtfTj ^bc y>zPa}\ ( 

JsjJi p 9X+P ilwlb JsL&Ul lJL(£ 

Dari U mm u Haani' radhiyallahu 'anha beliau berkata: 
sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam pada 
saat pembebasan kota makkah melakukan shalat 
sunnah dhuha 8 rakaat, dan beliau mengucapkan 
salam setiap 2 rakaat. (HR. Abu Dawud) 



80 


Dalil keenam misalnya hadits yang diriwayatkan 
oleh Imam al-Baihaqi di bawah ini: 

Oj . Aijl Aijl Jli Aijl j^ (_^l Cj^3 

btjjl Lgjubys Ojj CjjdjLiJl -« i (jOiSj ./a ll O^d-v 5 

bjj CjjobaJl lx^ Lg-^J-yS bjj o*->xS'”" 

bb-i o c bd i bc b^-^d-*^ 

b^j bbb 4«d t a^Sj t b^-ydy^ o t ^ ^^d ^ db-ta 

.tjjLpj oljj .bd-l 

Dori Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata: Nabi 
shallallahu alaihi wasallam bersabda: jika kamu 
shalat dhuha 2 rakaat maka tidak akan dicatat 
sebagai orang yang lalai, jika kamu shalat 4 rakaat 
maka akan dicatat sebagai muhsinin , jika kamu 
shalat 6 rakaat maka dicatat sebagai orang yang 
sering berdiri shalat, jika kamu shalat 8 rakaat maka 
dicatat sebagai orang yang sukses/beruntung, jika 
kamu shalat 10 rakaat maka dosamu tidak akan 
dicatat di hari itu, jika kamu shalat 12 rakaat maka 
Allah akan bangunkan rumah di surga bagimu. (HR. 
al-Baihaqi dan beliau mendhaifkannya) 

Dalil ketujuh misalnya hadits yang diriwayatkan 
oleh Imam at-Tirmidzi di bawah ini: 

br 4 J* ^ do' L gb?j OjjjA (jj 

JjJ ijuClS' bjj 4jjji d jAS' ya .'j <h*jbi ^s- \SA->- 

.USJufi <L3 iL-ob oljj 



81 


Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi 
shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: Barang 
siapa menjaga shalat sunnah dhuha maka diampuni 
dosa-dosanya walaupun sebanyak buih lautan. (HR. 

at-Tirmidzi dengan sanad lemah) 

Dalil kedelapan misalnya hadits yang 
diriwayatkan oleh Imam at-Tabrani dalam kitab al- 
Mu'jam al-Ausat di bawah ini: 

: <JV5 <u!p jp <up ^>j ijijA ^p 

<U«UJL!l IjIs (,^><- ■/?l' :«U JUL UU <u4~i <3 U)j)^ 

jv^-jU IU.& ^ U 2 JI ^Ip Oj-£-u IjJlS"" ^.dJl I :^Ul4 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi 
shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: 
Sesungguhnya di surga ada satu pintu dinamakan 
pintu dhuha. Nanti pada hari kiamat akan ada yang 
memanggil: "Mana orang yang dulu di dunia sering 
shalat dhuha? Ini adalah pintu kalian dan masuklah 
dengan rahmat Allah SWT". (HR. at-Tabrani) 

b. Hukum 

Mayoritas ulama 4 madzhab mengatakan bahwa 
shalat dhuha hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. 

Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
seorang ulama besar madzhab Syafi'iy menyebutkan 
sebagai berikut: 


lUjssj U 2 JI :UjU*c^j 1 (Ju ai 4JU0J.I U«l 



82 


j j ^ •>- ./a ll UjT obi^SSi (_£«Ul 

4jl j-o-f' /jjl ^j-f- 0 >-oj .ZjlS' Oj^p-Ui.1 s.LgJLaJl J15 4 jj . 

(36 / 4 ) 0 A 4 L' £jj> ^*jpj 4pJj L&l^j 


Adapun hukum mengenai shalat dhuha menurut 
para ulama syafiiyah adalah sunnah mu'akkadah. Ini 
adalah pendapat madzhab syafi'iy dan madzhab 
mayoritas ulama. Dan ini juga pendapat para ulama 
muta'akhirin. Adapun Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud 
berpendapat bahwa shalat dhuha itu bid'ah 83 


Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
menjelaskan bahwa maksud dari perkataan Ibnu 
Umar dan Ibnu Mas'ud di atas ada 3 kemungkinan. 
Diantaranya adalah: 84 

Pertama, bid'ah jika dilakukan terus menerus, 
sebab Nabi shallallahu alaihi wasallam kadang tidak 
melakukan shalat dhuha. 

Kedua, bid'ah jika shalat dhuha dilakukan di 
masjid secara terang terangan atau berjamaah. 
Sebab Nabi shallallahu alaihi wasallam seringnya 
melakukan shalat dhuha di rumah. 

Ketiga, bisa jadi riwayat mengenai kesunnahan 
shalat dhuha tidak sampai kepada Ibnu Umar dan 
Ibnu Mas'ud di waktu itu. Wallahu a'lam. 


83 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub a l-l I m iya h, jilid 4 hal. 36. 

84 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 4 hal. 40. 



83 

c. Jumlah Rakaat 

Para ulama sepakat bahwa jumlah minimal rakaat 
shalat dhuha adalah 2 rakaat. 

Namun para ulama berbeda pendapat dalam 
menentukan jumlah maximal rakaat shalat dhuha. 

Mayoritas ulama khususnya dalam madzhab 
syafi'iy bahwa maximal rakaat shalat dhuha adalah 8 
rakaat. 

Sebagian ulama seperti Imam ar-Rafi'iy (w. 623 H) 
dan Imam ar-Ruyani (w. 502 H) rahimahumallah 
mengatakan maximal 12 rakaat. 

Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
seorang ulama besar madzhab Syafi'iy menyebutkan 
sebagai berikut: 

. i_ s.'■ -/s li 4_Sli Lglslj 

(36 /4) o 

Shalat dhuha minimal 2 rakaat, paling banyak adalah 
8 rakaat. Ini adalah pendapat mushonnif dan 
mayoritas ulama. Imam ar-Rafi'iy dan Imam ar- 
Ruyani mengatakan paling banyak 12 rakaat. 85 

Dalil yang dipakai mayoritas ulama adalah hadits 
yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di bawah 
ini: 


an-Nawawi ; al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 4 hal. 36. 



84 


£tlaJl ‘pjs- Aiil ll)l bg-LP Ai)l £yb& ^ (j^J 

jj' oijj J3"" j- 4 *-b~j ob2fj ^bc 4>t_^ 

JsjJi ^1 p -^px~p ilwib Jaili l liL£ ijii 

Dari Ummu Haani' radhiyallahu 'tanha beliau berkata: 
sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam pada 
saat pembebasan kota makkah melakukan shalat 
dhuha 8 rakaat , dan beliau salam setiap 2 rakaat. 

(HR. Abu Dawud) 

Adapun dalil yang dipakai oleh Imam ar-Rafi'iy (w. 
623 H) dan Imam ar-Ruyani (w. 502 H) adalah hadits 
yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi di bawah ini: 

0| Aiil j3 (3_l 

b*jjl LgjuLys o}j f ^jA i ,jo«5j ./g J i o^d-v 5 

b^-*> 1 ^ ..P <? cI 2^ 

i t - b ^ a 1 ^ - -1 * ^ 0 c i’ r 'r bd i l * ^ l ~ ^ ^ b ^ bc 1 ^ - -1 * 

b^j 2JJ a^I t o^-«-p t ^ s tAbl^ 

.aJjLpj oljj . 2ob' 

Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata: Nabi 
shallallahu alaihi wasallam bersabda: jika kamu 
shalat dhuha 2 rakaat maka tidak akan dicatat 
sebagai orang yang lalai, jika kamu shalat 4 rakaat 
maka akan dicatat sebagai muhsinin , jika kamu 
shalat 6 rakaat maka dicatat sebagai orang yang 
sering berdiri shalat, jika kamu shalat 8 rakaat maka 
dicatat sebagai orang yang sukses/beruntung, jika 



85 


kamu shalat 10 rakaat maka dosamu tidak akan 
dicatat di hari itu, jika kamu shalat 12 rakaat maka 
Allah akan bangunkan rumah di surga bagimu. (HR. 
al-Baihaqi dan beliau mendhaifkannya) 

Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
mengatakan bahwa yang paling afdhal jika ingin 
mengerjakan shalat dhuha dengan jumlah rakaat 
sedikit adalah 4 rakaat. Walaupun sebenarnya boleh 
hanya 2 rakaat. Namun lebih utama 4 rakaat. 86 

Cara mengerjakannya juga sama dengan shalat 
lainnya. Yaitu dikerjakan dengan 2 rakaat salam 2 
rakaat salam. 87 

d. Waktu Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan shalat dhuha terbentang luas 
mulai ketika matahari sudah terbit sempurna 
bulatannya sampai menjelang adzan dzuhur. 

Artinya shalat dhuha boleh dikerjakan di awal 
waktu misalnya jam 6 pagi dengan syarat matahari 
sudah sempurna bulatannya. 

Juga boleh dikerjakan di akhir waktu mepet 
dengan waktu dzuhur dengan syarat belum adzan 
dzuhur atau belum masuk waktu dzuhur. 

Akan tetapi waktu yang paling afdhal untuk 
mengerjakan shalat dhuha adalah sekitar jam 9 
keatas. Sebab para ulama mengatakan waktu yang 


86 an-Nawawi ; al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 4 hal. 36. 

87 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: 

Darul Fikri, jilid 2 hal. 117. 



86 


afdhal itu setelah seperempat waktu siang terlewati 
atau ketika sinar matahari mulai menyengat. 

Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
seorang ulama besar madzhab Syafi'iy menyebutkan 
sebagai berikut: 

(36 /4) .jLgJl £jj jb>t-Ll 

Waktu shalat dhuha adalah sejak ketika matahari 
terbit sampai dengan waktu zawal (waktu datangnya 
shalat dzuhur). Imam al-Mawardi mengatakan 
waktu yang bagus adalah ketika seperempat siang 
sudah berlalu. 88 


Waktu afdhal ini berdasarkan hadits shahih di 
bawah ini: 


*ulf- tj! Aill 4jj 


Dari Zaid bin Argam Radhiyallahu anhu, 
Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam 
bersabda: shalat awwabin (dhuha) itu ketika sinar 
matahari sudah menyengat. (HR. Muslim) 


e. Bacaan Surat 

Imam as-Suyuti (w. 911 H) dan Imam Ibnu Hajar 
al-Haitami (w. 974 H) mengatakan bahwa surat yang 


an-Nawawi ; al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 4 hal. 36. 



87 


paling utama dibaca saat shalat dhuha adalah surat 
as-Syams di rakaat pertama dan surat ad-Dhuha di 
rakaat kedua. Sebab kedua surat ini sesuai dengan 
riwayat hadits imam al-Baihaqi dan Imam al-Hakim. 89 


4l)l : Jls *UP aK&S- 

i £ ~ 1 i , ^-1 J Oi aAp 


Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu beliau 
berkata: Kami diperintahkan oleh Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam untuk shalat dhuha 
dengan membaca surat as-Syams dan ad-Dhuha. 

(HR. al-Baihaqi & al-Hakim). 


Atau boleh juga di rakaat pertama membaca 
surat al-Kafirun dan rakaat kedua membaca surat al- 
Ikhlas. Dan ini adalah yang paling afdhal menurut 
Imam ar-Ramli. 

Imam ar-Ramli rahimahullah (w. 1004 H) seorang 
ulama besar madzhab Syafi'iy mengatakan sebagai 
berikut: 

<j-« dJJi <3 \yu j! Cj^-3 

0T3JI duit (Jujij Sj 0/2 j1 tojj ojj aJij 

(117 /2) 4jL£ . 4jt)j (JUjtJ i)yfs\£S\y 

Disunnahkan saat shalat dhuha membaca surat al- 
Kafirun dan surat al-lkhlas. Kedua surat ini paling 


89 Abu Bakr al-Bakri ad-Dimyati ; l'anatu ath-Thalibin Ala Halli 
Alfaadzi Fathil Mu'iin, Bairut: Darul Fikr, jilid 1 hal. 295. 




88 


afdhal di banding surat asy-Syams dan surat ad- 
Dhuha walaupun ada haditsnya. Sebab surat al- 
Ikhlas itu setara dengan sepertiga al-Cluran dan surat 
al-Kafirun setara dengan seperempat al-Cluran 90 


f. Bolehkah Shalat Dhuha Berjamaah 

Menurut madzhab Syafi'iy shalat dhuha itu 
dikerjakan sendirian saja tanpa berjamaah. 91 Namun 
jika ada yang mengerjakan shalat dhuha secara 
berjamaah maka hukumnya tetap boleh. 

Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
seorang ulama besar madzhab Syafi'iy menyebutkan 
sebagai berikut: 


65 2pL»_4-I ^j oi Jjs 

. L&Ujtj rtjjjydI \jSj f. 


1^4 bbj 2 fl 1U U ./3 lla ^4 22>l1^51 

. OJ J>s-A 4j j jLSj . jl>- 2pLs^ *y (_^i 

*y 4 jl ^!p 6 ? aS)I ( jfij Jij 

(55 /4) .2JL*uJt 65 2pt^4-u ^6 


Telah disebutkan bahwa shalat sunnah itu tidak 
dianjurkan untuk berjamah kecuali jika shalat ied, 
shalat gerhana, shalat istisga dan shalat tarawih 
serta witir. Adapun shalat sunnah lainnya seperti 


90 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: 
Darul Fikri, jilid 2 hal. 117. 

91 Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj Fii Syarhil Minhaj, 
Bairut: Darul Fikri, jilid 2 hal. 231. 



89 


shalat rawatib, shalat dhuha dan shalat mutlaq maka 
tidak disunnahkan untuk berjamaah. Namun jika 
dikerjakan secara berjamaah maka hukumnya tetap 
boleh dan tidak makruh. Imam Syafi'iy rahimahullah 
mengatakan tidak apa apa jika shalat sunnah 
dilakukan secara berjamaah. 92 

8. Shalat lsyroq (Syuruq) 
a. Pengertian & Dalil 

Shalat lsyraq atau shalat syuruq adalah shalat 
sunnah yang dilakukan pada pagi hari setelah 
matahari terbit. 

Ada hadits shahih yang menganjurkan kita untuk 
melaksanakan shalat isyraq ini. Diantaranya adalah 
hadits yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi di 
bawah ini: 

( JL>- Aijl UjtS jr (3 

aSjI J:<Jli j>-[S' 4J oUlS ""ystSj £ 

. «<Lab 4_ab <l«Ij» : Asi ^Lys 

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu beliau 
berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
Barang siapa shalat shubuh secara berjamaah 
kemudian duduk berdzikir kepada Allah hingga 
matahari terbit, kemudian dia shalat 2 rakaat, maka 


an-Nawawi ; al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah ; jilid 4 hal. 55. 



90 


dia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah , 
sempurna, sempurna, sempurna. (HR. at-Tirmidzi) 

b. Hukum 

Para ulama mengatakan bahwa shalat isyraq itu 
hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana disebutkan 
dalam hadits bahwa jumlah rakaatnya adalah 2 
rakaat. 

Orang yang mengerjakan shalat isyraq akan 
mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Namun 
dengan beberapa syarat. Diantaranya: 

1. Shalat shubuh berjamaah 

2. Berdzikir hingga matahari terbit 

3. Shalat sunnah isyraq 2 rakaat 

c. Apakah Shalat lsyraq Itu Shalat Dhuha 

Para ulama berbeda pendapat mengenai hakikat 
shalat isyraq. Diantara ulama ada yang mengatakan 
shalat isyraq itu adalah shalat dhuha di awal waktu. 
Ada juga yang mengatakan shalat isyraq itu bukan 
shalat dhuha. 

Berikut ini kami sebutkan beberapa pandangan 
para ulama salaf mengenai shalat isyraq. 

Imam Zakariya al-Anshari rahimahullah (w. 926 
H) seorang ulama besar madzhab Syafi'iy 
mengatakan sebagai berikut: 

ls* j* <3 



91 


(205 /1) UiUi 

Imam al-Hakim menyebutkan sebuah hadits dalam 
kitab a l-M ustad rak, dari sahabat Ibnu Abbas 
radhiyallahu anhuma bahwa shalat isyraq adalah 
shalat awwabin. Dan shalat awwabln itu adalah 
shalat dhuha 93 


Imam Ibnu Hajar al-Haitami rahimahullah (w. 926 
H) seorang ulama besar madzhab Syafi'iy 
menyebutkan juga sebagai berikut: 


a .) ./gJl jJ*- bL ■ .aI 

i'dw? d£\ Ua-g-LP Aill (j-i' Cj^ 

0*^by5 Lg-btS ^ 4jI 

(188 /1) c^j^' . Ji^V' 


Imam al-Ghazali mengatakan bahwa shalat isyrag 
bukan shalat dhuha. Waktunya ketika matahari 
sudah naik setinggi tombak. Menurutku apa yang 
dikatakan imam al-Ghazali ini perlu diteliti lagi. 
Sebab dalam kitab al-Mustadrak dari Ibnu Abbas 
radhiyallahu anhuma bahwa shalat isyrag adalah 
shalat awwabin. Dan shalat awwabin itu adalah 


93 Zakariya al-Anshari, Asnal Mathalib Fii Syarhi Raudhitthalib 
Bairut: Darul Kitab al-lslami, jilid 1 hal. 205. 



92 


shalat dhuha. Maka sesuai madzhab syafiiy tidak 
boleh shalat dengan niat shalat isyrag 94 

Imam ar-Ramli 95 rahimahullah (w. 1004 H) 
seorang ulama besar madzhab Syafi'iy menyebutkan 
sebagai berikut: 

obbys l)! Ob; (-& 957 UI-*) uJljJl JlS 

(220 / 1 ) ^A 

Ayahku (Syihabuddin ar-Ramli) berkata bahwa 
pendapat yang mu'tamad dalam madzhab syafi'iy 
adalah bahwa shalat isyrag itu adalah shalat 
dhuha 96 

Imam Qalyubi (w. 1069 H) dan Imam Umairah (w. 
957 H) rahimahumallah juga termasuk ulama besar 
madzhab Syafi'iy ikut mengomentari mengenai 
shalat isyraq sebagai berikut: 

l/ 4 <JlS 

(245 /1) 


94 Ibnu Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra, 
Bairut: al-Maktabah al-lslamiyah, jilid 1 hal. 188. 

95 Nama asli beliau Syasuddin ar-Ramli. Beliau adalah 
putranya Imam Syihabuddin ar-Ramli. 

96 ar-Ramli, Fatawa ar-Ramli, Bairut: Darul Fikri, jilid 1 hal. 220. 



93 


Imam al-Clalyubi mengatakan bahwa shalat dhuha 
itu adalah shalat awwabln dan juga shalat isyrag. 
Pendapat ini adalah pendapat yang mu'tamad 
menurut Imam Ramli dan Imam az-Ziyadi. Imam 
Umairah juga berkata: imam al-lsnawi mengatakan 
bahwa shalat dhuha adalah shalat isyrag dalam 
pandangan kebanyakan ahli tafsir. 97 

Syaikh Abu Bakr al-Bakri ad-Dimyati rahimahullah 
(w. 1310 H) mengatakan hal yang sama dalam 
kitabnya l'anatu ath-Thalibin. 

(293 /1) ^ J-?- ^ ktpj 

Perkataan Ibnu Abbas bahwa shalat isyrag adalah 
shalat dhuha merupakan pendapat yang mu'tamad 
dalam madzhab syafi'iy. 98 

Syaikh Bin Baaz rahimahullah (w. 1420 H) juga 
mengatakan bahwa shalat isyraq itu shalat dhuha. 

lgl*i l Jjf <j ^ ^ 1 

/11) jb jj' C 1 ./3 ^>zPs) i J-LP 

(401 

Shalat isyrag itu adalah shalat dhuha di awal waktu 
dhuha. Yang afdhal adalah dikerjakan ketika 


97 Qalyubi & Umairah, Hasyiyataa -Qalyubi wa Umairah, 
Bairut: Darul Fikr, jilid 1 hal. 245. 

98 Abu Bakr al-Bakri ad-Dimyati, l'anatu ath-Thalibin Ala Ha11i 
Alfaadzi Fathil Mu'iin, Bairut: Darul Fikr, jilid 1 hal. 293. 



94 


matahari sudah meninggi dan sinarnya sudah 
menyengat." 


Syaikh al-Utsaimin rahimahullah (w. 1421 H) juga 
mengatakan bahwa shalat isyraq itu shalat dhuha. 

jl <Lf-L^ £_>j ^-jIIj ^If- £ oi 4pl^JU jijJLaj 

^1-^2. h ^Aj 1(3^*)^ ihk*2 ^A o4a .4JJi jk- 

£c_«j J-J ^OSy ji (jjp- ohh*? Oh! 

s-4^4-1 ,4 Jj 1 (J cJs^Ji ^a-T ,J iJijjJi 

Jjt-ojj lx*5j oi 

(305 /14) o^*J' 


Shalat isyrag adalah shalat yang dikerjakan ketika 
matahari sudah terbit setinggi tombak. Kira-kira 15 
menit setelah terbit. Ini disebut dengan shalat isyrag. 
Sebab shalat dhuha dikerjakan ketika matahari 
setinggi tombak. Afdhalnya dikerjakan di akhir 
waktunya dari pada di awal waktu. Intinya shalat 
dhuha adalah shalat isyrag. 100 


99 Ibnu Baaz, Majmu' Fatawa Ibn Baaz, Riyadh: Darul Qasim, 
jilid 11 hal. 401. 

100 al-Utsaimin, Majmu' Fatawa wa Rasail al-Utsaimin, Riyadh: 
Darul Qasim, jilid 14 hal. 305. 



95 


Bisa kita simpulkan bahwa mayoritas ulama 
ternyata mengatakan bahwa shalat isyraq itu adalah 
shalat dhuha. Jadi niatnya harus niat shalat dhuha. 

Sepengatahuan kami diantara ulama yang 
mengatakan bahwa shalat isyraq itu bukan shalat 
dhuha adalah imam al-Ghazali 101 dan syaikh Nawawi 
al-Bantani rahimahumallah. Shalat ini dilakukan 
secara khusus dengan niat shalat isyraq. 

Syaikh Nawawi al-Bantani rahimahullah (w. 1316 
H) seorang ulama besar madzhab Syafi'iy dalam 
kitabnya Nihayatuz Zain mengatakan sebagai 
berikut: 

— Jujl (jjj— Z ~C*j <3 \j ——y? ilJJS 

(3 I 'j&l ( SyJ. 

Jjtj _yaJljj" 

(103 :^) 

Diantara shalat sunnah adalah shalat isyraq. Yaitu 2 
rakaat setelah matahari terbit dan naik. Niatnya 
adalah niat shalat isyraq. Pada rakaat pertama 
setelah membaca al-Fatihah lalu membaca surat ad- 
Dhuha. Dan pada rakaat kedua setelah membaca al- 
Fatihah lalu membaca surat al-lnsyirah. 102 

Akan tetapi para ulama sama sama sepakat 
bahwa waktu yang afdhal untuk mengerjakannya 


101 al-Ghazali, Ihya' Ulumiddiin, Bairut: Darul Ma'rifah, jilid 1 
hal. 337. 

102 Nawawi, Nihayatuz Zain, Bairut: Darul Fikr, jilid 1 hal. 103. 



96 


adalah menunggu matahari naik hingga sinar 
panasnya menyengat. Walaupun boleh juga 
dikerjakan di awal waktu yang penting mataharinya 
sudah terbit. 

e. Perbedaan Antara lsyraq & Dhuha 

Barangkali ada yang bertanya mengenai 
pendapat mayoritas para ulama bahwa shalat isyraq 
adalah shalat dhuha. Lalu adakah perbedaan antara 
shalat isyraq dan shalat dhuha? 

Dari segi tata cara niat atau tata cara pelaksanaan 
sebetulnya sama. Namun bedanya adalah shalat 
isyraq atau shalat dhuha yang pahalanya 
mendapatkan pahala seperti haji dan umrah itu ada 
syarat khususnya seperti shalat shubuhnya harus 
berjamaah dan berdzikir hingga matahari terbit. 

Berbeda dengan shalat dhuha yang biasa kita 
lakukan. Mungkin kita shalat shubuhnya tidak 
berjamaah. Atau berjamaah namun tidak berdzikir 
lama sampai matahari terbit. Jika kita kemudian 
shalat dhuha maka kita tidak mendapatkan pahala 
haji dan umrah. Wallahu a'lam. 

9. Shalat Awwabin 

a. Pengertian Shalat Awwabin 

Secara bahasa kata "awwabin" (jL-?)') adalah 
bentuk jamak dari kata "awwab" (oijf) yang 



97 


maknanya adalah orangyang kembali atau bertaubat 
kepada Allah SWT. 103 

Jadi bisa kita simpulkan shalat awwabin adalah 
shalatnya orang-orang yang bertaubat kepada Allah 
SWT. 

b. Hakikat Shalat Awwabin 

Para ulama berbeda pendapat mengenai hakikat 
dari shalat awwabin. Setidaknya ada 3 pendapat dari 
para ulama. 

1. Shalat Dhuha 

Mayoritas ulama mengatakan bahwa shalat 
awwabin itu adalah nama lain dari shalat dhuha. Jadi 
ketika kita shalat dhuha maka itu juga bisa disebut 
sebagai shalat awwabin. 

jlgJl Jjij 'j obW? J15 

| LS U* . jJ~\ Ujud 

(134 /27) 

Jumhur ulama mengatakan bahwa shalat awwabin 
adalah shala dhuha. Afdhalnya dikerjakan setelah 
seperempat waktu slang berlalu, yaitu ketika sinar 
matahari mulai menyengat. Para ulama berhujjah 
dengan hadits Nabi shallallahu alaihi wasallam 


103 Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Kuwait: Wizarotul 
Awqof wa asy-Syu'un al-lslamiyah, jilid 27 hal. 133. 



98 


"Shalot awwabin adalah shalat ketika anak unta 
mulai kepanasan"(HR. Muslim). 104 

2. Shalat 6 Rakaat 

Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa 
shalat awwabin adalah shalat sunnah 6 rakaat yang 
dikerjakan antara maghrib dan isya'. 

Biasanya ketika kita shalat di masjid atau mushola 
ada beberapa orang setelah shalat maghrib dan 
setelah shalat sunnah ba'diyah maghrib dia shalat 
sunnah lagi sampai 6 rakaat. 

Nah, menurut sebagian ulama shalat 6 rakaat 
inilah yang disebut dengan shalat awwabin. 

Imam asy-Syirbini rahimahullah (w. 677 H) 
seorang ulama besar dalam madzhab Syafi'iy 
menyebutkan dalam kitabnya sebagai berikut: 

^»UJ| obbyS obbyS 

S.l2u*Jlj (jv jl jl «.LLp 

^4» : Jt* — 4^1p 4l)l — 4j 1 

ijJis- JoLp 4 ! 

_ *uip Aiil bkS"”» tJtSj 

(jbt» oSjss JjJLj 

(458 /1) 


104 Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Kuwait: Wizarotul 
Awqof wa asy-Syu'un al-lslamiyah, jilid 27 hal. 134. 



99 


Shalat awwabin disebut juga shalat ghaflah (lalai) 
sebab banyak orang-orang melalaikannya karena 
sibuk makan malam, tidur dan lain-lain. Shalat 
awwabin itu adalah shalat 6 rakaat antara maghrib 
dan isya'. Sebab ada hadits riwayat Imam at-Tirmidzi 
bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
siapa yang shalat 6 rakaat antara maghrib dan isya' 
maka divatat baginya ibadah selama 12 tahun. Imam 
al-Mawardi mengatakan bahwa Nabi shallallahu 
alaihi wasallam melakukannya dan mengatakan ini 
adalah shalat awwabin. 105 

3. Shalat 20 Rakaat 

Sebagian ulama lain ada juga yang mengatakan 
bahwa shalat awwabin adalah shalat sunnah 20 
rakaat yang dikerjakan antara maghrib dan isya'. 

Imam ar-Ramli 106 rahimahullah (w. 1004 H) 
seorang ulama besar madzhab Syafi'iy menyebutkan 
sebagai berikut: 

/2) J) 

(122 

Shalat awwabin adalah shalat 20 rakaat antara 
maghrib dan isya'. Ada juga riwayat menyebutkan 6 


105 Asy-Syirbini ; Mughnil Muhtaj llaa Ma'rifati Ma'ani Alfadzi 
al-Minhaj ; Bairut: Darul Kutub al-llmiyah, jilid 1 hal. 458. 

106 Nama asli beliau Syasuddin ar-Ramli. Beliau adalah 
putranya Imam Syihabuddin ar-Ramli. 



100 


rakaat, 4 rakaat dan 2 rakaat. Ini jumlah 

minimalnya. 107 

Syaikh Zainuddin al-Malibari rahlmahullah (w. 
987 H) juga menyebutkan hal yang sama dalam 
kitabnya Fathul Mu'iin. 

{ j\J 4*5j OjjAvP sbbyS 44/«j 

l "■ J L»^ C 3 ji ^i3 .^4*^/1 btjjij 

(165 ijo) jjjJi 

Diantara shalat sunnah adalah shalat awwablin. 
Yaitu 20 rakaat antara shalat maghrib dan Isya'. Ada 
juga riwayat 6 rakaat , 4 rakaat dan 2 rakaat. Yang ini 
rakaat paling sedikit. 108 

Bahkan Syaikh Abu Bakr AL-Bakri ad-Dimyati 
rahimahullah (w. 1310 H) juga menyebutkan sebuah 
riwayat bahwa orang yang mengerjakan shalat 
awwabin 20 rakaat maka akan dibangunkan rumah di 
surga. 109 

Misalnya hadits yang diriwayatkan oleh Imam 
Ibnu Majah di bawah ini: 

4a 1»P 4l)l J _) . i. "2 0 4^}l 4^5ol_P 


107 ar-Ramli, Fatawa ar-Ramli, Bairut: Darul Fikri, jilid 2 hal. 
122 . 

108 Zainuddin al-Malibari, Fathul Mu'iin, Bairut: Daru Ibni 
Flazm, jilid 1 hal. 165. 

109 Abu Bakr al-Bakri ad-Dimyati, l'anatu ath-Thalibin Ala Ha11i 
Alfaadzi Fathil Mu'iin, Bairut: Darul Fikr, jilid 1 hal. 299. 



101 


lio 4 J 4i)l s.blU*Jlj jk \>I (j^j ^1-yS (j- 4 

.*?-b» jjI oljj .«<0-1 <J 

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam bersabda: Barang siapa 
shalat 20 rakaat antara maghrib dan isya' maka 
Allah akan membangunkan rumah baginya di surga. 

(HR. Ibnu Majah) 

10. Shalat Tasbih 

a. Pengertian & Dalil 

Shalat tasbih adalah shalat sunnah 4 rakaat yang 
di dalamnya terdapat bacaan tasbih sebanyak 300 
kali. Oleh sebab itulah shalat ini disebut dengan 
shalat tasbih. 

OjiS' ry> Lg-J U. bhj 

(150 /27) Laj&i 

Sesungguhnya shalat ini dinamakan shalat tasbih 
karena di dalamnya banyak membaca tasbih. 110 

Ada sebuah hadits yang cukup panjang mengenai 
kesunnahan untuk mengerjakan shalat tasbih. 

jJLj <dA J&l jb &\ Jjy-j DI U4lD ^ jD 

c iJLkpf : oLIp b b JaiJl 4^ J> ^l^iJ jli 

oJjti OUl 131 (JI -/3•>- 1 I *yi t ijyO-l *yi c DJOtlD 


110 Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Kuwait: Wizarotul 
Awqof wa asy-Syu'un al-lslamiyah, jilid 27 hal. 150. 



102 


odlcJjs tj aJJI i^Loi lLU Ai)l Jjip i 
oliSj ^gLv^l 01 'y^s- (. o^~o ®3i^ y5 

® o ^ 0 < < < ^ J, d,'" d <» s %* \s^ . ^ ®. -'" 

(3 S{.lyL)l d/ 4 lili C t_->lx$OI 4^li “jo (3 

awI *yj aO Nj aW awI ol>^->-^ i cJli j^jlS oOlj t 4i5j Jjl 

t l^>ivP ^5Tj O0lj tijAJLS i ^ t O^» JT>i^ I dUlj 

C IL* f_<C C II^JUP id^ j 2JL9 C V'^aS^iI O -4 jj 
tijAJLs i dr 4 iillvlj ^ c •-Is^l*-*' oOlj tijAJLs 

O J! ^ ^ ^ ® S s $*i 0 i * ^ ^ 0 

C Ij^^j2_X3 C ^*-3 jJ 1»A^j2C ^ 

l ol*5^ ^4jl <3 tiiJi ^*aJ t 5*^2 d)^”" <3 u*^~ O-UOl 

(_5^ d) 1 ^-®^ 4 ®/° (^ d)^"” d? ^ c^*bzl»\ 0 } 

j? ^ ‘ v j4-^ dK” d^" °/ ^ c v dK" 

C^l? ijli oljjj .33“ (. dj*Aj °i Oli t ~iy> 4a0 

<bljj jA ^JUjJl oljjj aAjjC’J tex-*?T~P (j dSj?’ jj'j 

•tfb 


Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma beliau 
berkata: Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi 
wasallam berkata kepada al-Abbas bin Abdul 
Mutthalib: "wahai Abbas pamanku, sungguh aku 
akan memberimu, aku akan memberimu, aku akan 
memberimu dan aku akan melakukannya karena 
engkau. 10 perkara jika engkau melakukannya maka 
Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang awal 
dan yang akhir , yang lama dan yang baru, yang tidak 



103 


sengaja dan yang sengaja, yang kecil dan yang besar ; 
yang sembunyi dan yang terang-terangan. 
Lakukanlah shalat 4 rakaat , dan pada setiap rakaat 
engkau membaca surat al-Fatihah dan surat lainnya, 
jika sudah selesai masih dalam keadaan berdiri 
ucapkanlah tasbih "Subhanallah waalhamdulillah 
walaa i la a ha i Hallah u wallahu akbar" 15 kali. 
Kemudian ruku' dan bacalah tasbih itu 10 kali, lalu 
i'tidal dan bacalah tasbih itu 10 kali, lalu sujud dan 
bacalah tasbih itu 10 kali, kemudian duduk diantara 
2 sujud dan bacalah tasbih itu 10 kali, kemudian 
sujud lagi dan bacalah tasbih itu 10 kali, kemudian 
duduk istirahat dan bacalah tasbih itu 10 kali. Itulah 
75 tasbih dalam satu rakaat. Dan lakukanlah sampai 
4 rakaat. Jika engkau mampu melakukannya setiap 
hari sekali maka lakukanlah, jika tidak mampu maka 
setiap hari jumat sekali, jka tidak mampu maka 
setiap sebulan sekali, jika tidak mampu maka 
setahun sekali, jika tidak mampu juga maka 
lakukanlah sekali dalam seumur hidupmu". (HR. Abu 
Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah & at-Tirmidzi) 

Para ulama mengatakan bahwa hadits tersebut 
memiliki beberapa jalur periwayatan. Diantaranya 
ada sekitar 9 sahabat nabi yang meriwayatkan hadits 
tersebut: 

1. Sahabat Abu Roti' 

2. Sahabat Anas bin Malik 

3. Sahabat Ibnu Abbas 

4. Sahabat Abdullah bin Umar 

5. Sahabat Ali bin Abi Thalib 



104 


6. Sahabat Ja'far bin Abi Thalib 

7. Sahabat Abdullah bin Ja'far 

8. Sahabat Ummu Salamah 

9. Sahabat al-Anshari 

Dan seluruh jalur periwayatan tersebut tertuang 
dalam beberapa kitab hadits diantaranya sebagai 
berikut: 

1. Sunan Ibnu Majah, hadits nomor 1387 

2. Sunan Abu Daud, hadits nomor 1297-1298 

3. Sunan at-Tirmidzi, hadits nomor 481-482 

4. Shahih Ibnu Khuzaimah, hadits nomor 1216 

Para ulama berbeda pendapat dalam 
menghukumi status hadits mengenai shalat tasbih di 
atas. 

Sebagian ulama ada yang menshahihkan hadits 
tersebut seperti Imam Ibnu Shalah, Imam an- 
Nawawi, Imam az-Zarkasyi, Imam an-Nasai, imam 
Yahya bin Ma'in dan Imam al-Mundziri. 111 

Sebagian ulama lainnya ada yng mendhaifkan 
hadits tersebut. Diantaranya seperti Imam Ibnu 
Taimiyah dan Imam al-Muzani. 112 

Imam Ibnu Qudamah juga mendhaifkan hadits 
tersebut. Namun beliau tetap mengamalkannya. 


111 Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Kuwait: Wizarotul 
Awqof wa asy-Syu'un al-lslamiyah, jilid 27 hal. 150. 

112 Al-Mausu'ah al-Fiq h iyah al-Kuwaitiyah, Kuwait: Wizarotul 
Awqof wa asy-Syu'un al-lslamiyah, jilid 27 hal. 151. 



105 


Sebab hadits dhaif itu boleh diamalkan dalam 
fadha'ilul a'mal. 113 

Sementara Imam Ibnu Hajar al-Asqala ni dan 
Imam Ibnu Hajar al-Haitami 114 menilainya sebagai 
hadits yang hasan. Sebab seluruh jalurnya itu dhaif. 
Maka ketika hadits dhaif yang jalurnya banyak dan 
saling menguatkan maka statusnya menjadi hadits 
hasan. 115 

b. Hukum 

Telah kita ketahui bersama bahwa ternyata para 
ulama berbeda pendapat dalam menentukan status 
hadits shalat tasbih. 

Gara-gara status haditsnya diperselisihkan maka 
otomatis hukum melaksanakan shalat tasbih juga 
diperselisihkan. 

Setidaknya ada 3 pendapat di kalangan para 
ulama mengenai hukum shalat tasbih. 

1. Sunnah 

Ini adalah pendapat mayoritas ulama seperti 
Imam al-Ghazali, Imam an-Nawawi, Imam Ibnu 
Shalah, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Ibnu 
Hajar al-Haitami, imam asy-Syirbini, Imam ar-Ramli, 
Imam as-Suyuti, Imam al-Buhuti & Syaikh al-Albani. 

2. Mubah 


113 Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Kuwait: Wizarotul 
Awqof wa asy-Syu'un al-lslamiyah, jilid 27 hal. 151. 

114 Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj Fii Syarhil Minhaj, 
Bairut: Darul Fikri, jilid 2 hal. 239. 

115 Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Kuwait: Wizarotul 
Awqof wa asy-Syu'un al-lslamiyah, jilid 27 hal. 151. 



106 


Ini adalah pendapat dari Imam Ibnu Qudamah 
dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ibnu Qudamah 
dalam kitabnya al-Mughni mengatakan bahwa shalat 
sunnah itu tidak harus pakai hadits shahih. 

3. Bid'ah 

Ini adalah pendapat dari Imam Ibnu Taimiyah, 
Syaikh Bin Baaz & Syaikh al-Utsaimin. 

c. Jumlah Rakaat 

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits 
bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam 
memerintahkan pamannya untuk mengerjakan 
shalat tasbih 4 rakaat. 

Intinya shalat tasbih itu dikerjakan sebanyak 4 
rakaat. Jika dikerjakan pada siang hari sebaiknya 4 
rakaat dengan satu kali salam saja. Namun jika 
dikerjakan pada malam hari maka 4 rakaat dengan 2 
kali salam. 116 Dan tidak sah jika lebih dari 4 rakaat. 117 

Ada beberapa ketentuan mengenai tata cara 
shalat tasbih. Diantaranya: 

1. Setiap rakaat membaca tasbih 75 kali 

2. Setelah al-Fatihah & surat baca tasbih 15 kali 

3. Saat ruku'membaca tasbih 10 kali 

4. Saat i'tidal membaca tasbih 10 kali 


116 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: 
Darul Fikri, jilid 2 hal. 123. 

117 As-Syibromalisi, Hasyiah as-Syibromalisi, Bairut: Darul 
Fikri, jilid 2 hal. 123. 



107 


5. Saat sujud pertama membaca tasbih 10 kali 

6. Saat duduk diantara dua sujud membaca 
tasbih 10 kali 

7. Saat sujud kedua membaca tasbih 10 kali 

8. Saat bangun dari sujud (duduk istirahat) 
membaca tasbih 10 kali 

9. Afdhalnya dikerjakan sehari sekali atau 
seminggu sekali (hari jum'at) atau sebulan 
sekali atau setahun sekali atau seumur hidup 
sekali. 


d. Keutamaan Shalat Tasbih 


Para ulama mengatakan bahwa orang yang 
mengerjakan shalat tasbih maka Allah SWT akan 
mengampuni semua dosa-dosanya, baik yang 
pertama dan terakhir, yang terdahulu dan yang baru, 
yang tidak sengaja maupun yang disengaja, yang 
kecil maupun yang besar, yang tersembunyi maupun 
yang terang-terangan. 

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam 
hadits panjang mengenai shalat tasbih. Nabi sendiri 
yang menyebutkan keutamaan shalat tersebut. 

Bahkan dalam hadits shahih muslim disebutkan 
bahwa siapa yang membaca tasbih 100 kali maka 
dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. 


C-dgj- o y» 4jL« (3 a&I <JlS IjJtS 

.Oljj Jl UjJ OClS”" jJj 



108 


Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu beliau berkata: 
Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam 
bersabda: barang siapa membaca "Subhanallahi 
wabihamdih" 100 kali dalam sehari maka dosa- 
dosanya diampuni walaupun sebanyak buih lautan. 
(HR. Muslim) 


Nah, apalagi shalat tasbih yang di dalamnya kita 
membaca tasbih sebanyak 300 kali. Maka insyaAllah 
dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Wallahu 
a'lam. 


e. Bacaan Surat 

Syaikh Abu Bakr AL-Bakri ad-Dimyati 
rahimahullah (w. 1310 H) menyebutkan sebuah qoul 
dari Imam as-Suyuti bahwa surat yang paling utama 
dibaca saat shalat tasbih adalah surat at-Takaatsur, 
al-Asr, al-Kafirun dan al-lkhlas. 


bg-j I \ yiJ O 1 1* Sj £-)jl obbyS *UjL3"" t, ./3 Jl 

(300 / 1 ) 


Imam as-Suyuti berkata dalam kitab al-Kalimu at- 
Thayyib wa al-Amalu as-Shalih mengenai tata cara 
shalat tasbih. 4 rakaat dengan membaca surat at- 
Takaatsur, al-Asr , al-Kafirun dan al-lkhlas. 118 


118 Abu Bakr al-Bakri ad-Dimyati, l'anatu ath-Thalibin Ala HaIIi 
Alfaadzi Fathil Mu'iin, Bairut: Darul Fikr, jilid 1 hal. 300. 



109 


11. Shalat Hajat 

a. Pengertian & Dalil 

Shalat hajat adalah shalat sunnah yang dikerjakan 
dalam rangka meminta kepada Allah SWT agar 
semua hajat atau keinginan kita dikabulkan. 

Ada sebuah hadits yang cukup panjang mengenai 
kesunnahan untuk mengerjakan shalat hajat. 

ajj! JJ: Jli L»_g-L£- ajjI <^^>0 <3^ d) CA ^ Cj*' 

jl aSjI a>-L>- 4 J oClS"" aTp *&l 

^!p F • A 1 ^y^S>e^ls VpPyXAs ^ i I 

^ L5^" 

t_ jj au ^-L«l' y)ti\ < _ jj ajoI . ^5\Jl ajoI *yj 

^T^y» A^yjdlj ciAiJyjjtA oL>j^ 

Ai>^i *yj U* Alyip *yj Lo (J, *y c^rl J ^^_y* Ta*)WJlj y> 
(j- 4 JWo f b L^vaS *yj U^j dJJ ^ T>-L>- Ny 

oljj .jJJL) ‘bts f.Li La SyAfy LjjJl ^al 

.<U*Cm9j ^JLajdlj c 45^1» 

Dari Abdullah bin Aufa radhiyallahu 'anhuma beliau 
berkata: Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi 
wasallam bersabda: "Siapa yang punya hajat 
(keinginan) kepada Allah SWT atau kepada salah 
satu orang hendaklah dia berwudhu dan 
menyempurnakan wudhunya lalu shalat 2 rakaat. 
Kemudian memuji Allah SWT dan bershalawat 
kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dan 






110 


mengucapkan: "Laa ilaha illallahul haliimul kariim, 
subhanallahil arsyil adziim, alhamdulillahi rabbil 
'aalamiin, as'aluka muujibati rahmatik, wa \azaa'ima 
maghfiratik , wal ghanimata min kulli birp 
wassalaamata min kulli itsm, laa tada' lii dzanban illa 
ghafartah, walaa hamman illa farrojtah, walaa 
haajatan hiya laka ridhon illa gadoitaha ya arhamar 
raahimiin. Kemudian berdoa minta perkara dunia 
dan akhirat. Sesungguhnya hal itu akan 
ditakdirkan.". (H R. al-Hakim, al-Baihaqi, Ibnu Majah 
& at-Tirmidzi dan beliau mendhaifkannya) 

Para ulama mengatakan bahwa hadits di atas 
tertulis dalam beberapa kitab hadits diantaranya 
sebagai berikut: 

1. Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 1384. 

2. Sunan at-Tirmidzi, hadis nomor 479. 

3. al-Mustadrak, hadis nomor 1199. 

4. Syu'abul iman, hadis nomor 2995. 

Para ulama berbeda pendapat dalam menilai 
hadits di atas. Sebagian ulama seperti Imam al-Hakim 
menilai bahwa hadits tersebut adalah shahih. 
Sebagian ulama lainnya seperti Imam at-Tirmidzi 
menilainya dhaif. Wallahu a'lam. 

b. Hukum 

Mayoritas ulama dari kalangan 4 madzhab 
berpendapat bahwa shalat hajat hukumnya 
mustahab. Artinya kita boleh melakukannya sebab 
ada dalil yang bisa dijadikan landasan. 



111 


AftJ' i'j^a jl ^JLp $.1^aail Jjjijl 

(211 / 27 ) 


Para ulama ahli fiqih telah sepakat bahwa shalat 
hajat hukumnya mustahab. 119 


Syaikh Nawawi al-Bantani rahimahullah (w. 1316 
H) seorang ulama besar madzhab Syafi'iy 
menyebutkan hukum shalat hajat sebagai berikut: 

(3 4^1p Jib/ 5 -»-S 0*)LyS 41/3j 

. < 1 *^./ajj ejjss - /g -1* ilJJi 4-1p oLoij ‘Uji 

(105 :^) 


Diantara yang termasuk shalat sunnah adalah shalat 
hajat. Barang siapa yang punya kesulitan dan punya 
hajat yang sulit untuk agamanya atau dunianya 
maka hendaklah shalat hajat. 120 


c. Jumlah Rakaat 

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah 
rakaat shalat hajat dan tata caranya. 

1. 2 Rakaat 

Ini adalah pendapat mayoritas ulama seperti 
madzhab Maliki, Syafi'iy dan Hanbali. 3 madzhab 
besar ini berpendapat bahwa shalat hajat itu 2 rakaat 
sebagaimana yang disebutkan dalam hadits. 


119 Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Kuwait: Wizarotul 
Awqof wa asy-Syu'un al-lslamiyah, jilid 27 hal. 211. 

120 Nawawi, Nihayatuz Zain, Bairut: Darul Fikr, jilid 1 hal. 105. 



112 


2. 4 Rakaat 

Ini adalah pendapat madzhab Hanafi. Imam Ibnu 
Abidin rahimahullah (w. 1252 H) mengatakan bahwa 
shalat hajat itu 4 rakaat dikerjakan setelah isya'. 

Pada rakaat pertama setelah membaca al-Fatihah 
lalu kemudian membaca ayat kursi 3 kali. Pada rakaat 
kedua, ketiga dan keempat setelah membaca surat 
al-Fatihah lalu kemudian membaca surat al-lhklas, al- 
Falaq dan an-Naas. 121 

Beliau juga mengatakan bahwa masyayikh kami 
mengerjakan shalat hajat 4 rakaat dan semua 
hajatnya terkabulkan. 122 

3. 12 Rakaat 

Ini adalah pendapat dari Imam al-Ghazali 
rahimahullah (w. 505 H). Di dalam kitab Ihya' 
Ulumiddin beliau mengatakan bahwa siapa yang 
shalat 12 rakaat maka doanya dan hajatnya 
dikabulkan oleh Allah SWT. 123 

Setiap rakaat membaca surat al-Fatihah, Ayat 
Kursi dan al-lkhlas. Setelah selesai shalat lalu sujud 
dan membaca: 

O jj & ^ ^ S / ^ s 


121 Ibnu Abidiin, Raddul Muhtar 'Alaa ad-Durr al-Mukhtar, 
Bairut: Darul Fikr, jilid 2 hal. 28. 

122 Ibnu Abidiin, Raddul Muhtar 'Alaa ad-Durr al-Mukhtar, 
Bairut: Darul Fikr, jilid 2 hal. 28. 

123 al-Ghazali, Ihya' Ulumiddiin, Bairut: Darul Ma'rifah, jilid 1 
hal. 206. 



113 


. ' s * f / / 

<_£jJl ol-A-Z* £p" ( ^-/ 3 '*~l (_£.iJl OLA_Zv tAj i^SsJj 

<jjS oUt-Z»’ t^ygailj ( ^«Jl c£^* oUt-Z" t aJ *Sh ^t^Acdl 'J 

<.JtX-^°j£' j*Jl Jjsl*Z ZJJl—Z tcjjiaJl (_^i otit^Z t^SsJlj j*Jl 

^jIpS/I jvkpSft ZJ-5"“bj .ZJjliS"" ^y» 2Z^I 


J^S D! >U Sfj i ^ ^ JJI 


ob«l*Jl olZlZl Z-bL«ZSj) 
. JT ^IpJ uZ-^ 


Setelah itu sebutkan hajat atau keinginannya. 
insyaAllah dikabulkan oleh Allah SWT. 124 

Cara yang seperti ini juga disebutkan oleh Syaikh 
Nawawi al-Bantani dalam kitabnya Nihayatuz Zain. 125 

12. Shalat Taubat 

a. Pengertian & Dalil 

Shalat taubat adalah shalat sunnah yang 
dikerjakan dalam rangka bertaubat kepada Allah 
SWT agar semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah 
SWT. 


Hal ini berdasarkan sebuah hadits yang 
diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Abu Dawud dan 
at-Tirmidzi di bawah ini. 


ISI SU-j iuT : JjJb aIp 5i»l S) CJ. C?' 

Cc 4*L« lili ^iLaJ aAp iul aWI <JjZjj Z/ 8 

ISU AilLki!-1 rtjlSt-^l £)jLj IStj c4j jl «.US 


124 al-Ghazali, Ihya' Ulumiddiin, Bairut: Darul Ma'rifah, jilid 1 
hal. 207. 

125 Nawawi, Nihayatuz Zain, Bairut: Darul Fikr, jilid 1 hal. 105. 



114 


IJ li c j Ssj jjl t j jj! ^ (_JJl>- 

JJbj O'* ^lif- ^ ^ Jj-^j UU*-C"“ 

cil! Jf t J&% J&4 f ij&p I tv^ t£S 

l^iils jt Ijliti lij ^jJljj" I4j*yt ojj& Vps C«aJ aJJI y>S- 

ijb 4^-U y\ oljj ,{^4^jjJ Ijjijtiloli ilsl ljjS"i 

•cs^b 


Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu beliau 
berkata: Saya adalah orang yang jika mendengar 
hadits dari Nabi shallallahu alaihi wasallam maka 
Allah memberiku manfaat di dalamnya. Jika ada 
sahabat nabi yang meriwayatkan hadits maka akan 
aku sumpah terlebih dahulu, jika ia bersumpah maka 
aku benarkan dia. Tapi jika Abu Bakr yang 
mengatakannya maka aku langsung 
membenarkannya. Abu Bakr berkata: "Aku 
mendengar Nabi shallallahu alaihi wasallam 
bersabda: Tidaklah seseorang berbuat dosa, lalu 
berwudhu dan menyempurnakan wudhunya lalu 
shalat 2 rakaat dan kemudian meminta ampun 
kepada Allah SWT kecuali pasti diampuni dosa- 
dosanya. Kemudian nabi membaca ayat "walladzina 
idza fa'aluu faahisyatan aw dzolamuu anfusahum 
dzakarullaha fastaghfaruu lidzunubihim.". (HR Ibnu 
Majah, Abu Dawud & at-Tirmidzi) 


Para ulama mengatakan bahwa hadits di atas 
tertulis dalam beberapa kitab hadits diantaranya 
sebagai berikut: 



115 


1. Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 1395. 

2. Sunan Abu Dawud, hadis nomor 1521. 

3. Sunan at-Tirmidzi, hadis nomor 406. 

Mayoritas ulama menilai hadits ini dan 
mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits hasan. 126 
Maka kesimpulannya hadits ini boleh diamalkan. 
Wallahu a'lam. 

b. Hukum 

Mayoritas ulama dari kalangan 4 madzhab 
berpendapat bahwa shalat taubat hukumnya 
mustahab. Maka kita boleh mengerjakannya sebab 
ada dalil yang bisa dijadikan landasan. 

4j356^5 

(164 / 27 ) 

Shalat taubat itu hukumnya mustahab berdasarkan 
kesepakatan para ulama ahli fiq ih 4 madzhab. 127 


Syaikh Nawawi al-Bantani rahimahullah (w. 1316 
H) seorang ulama besar madzhab Syafi'iy 
menyebutkan hukum shalat taubat sebagai berikut: 


Otx*Sj 4j^lSl obbyS AJ^oj 

^lp . L&Jjt) Al^. ./aTa 


126 Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Kuwait: Wizarotul 
Awqof wa asy-Syu'un al-lslamiyah, jilid 27 hal. 164. 

127 Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Kuwait: Wizarotul 
Awqof wa asy-Syu'un al-lslamiyah, jilid 27 hal. 211. 



116 


(106 ’.j^) JijJ' . 41/3 4j4, _*J.5 

Diantara yang termasuk shalat sunnah adalah shalat 
taubat. Shalat taubat Itu 2 rakaat sebelum bertaubat 
kepada Allah SWT. Niatnya adalah niat shalat taubat. 
Namun sah juga jika dikerjakan setelah bertaubat. 
Bertaubat itu hukumnya wajib disegerakan walupun 
dosa kecil. Jika ditunda-tunda maka itu adalah 
sebuah dosa yang harus segera ditaubati. 128 

c. Jumlah Rakaat 

Para ulama sepakat bahwa shalat taubat cukup 
dikerjakan dengan 2 rakaat saja. Hal ini sebagaimana 
hadits yang telah kita sebutkan di atas. 

Untuk tata cara shalat taubat ada 3 cara yang 
semestinya diperhatikan: 

1. Diawali dengan wudhu yang sempurna 

2. Shalat 2 rakaat dengan niat shalat taubat 

3. Bertaubat memohon ampunan (Istighfar) 

13. Shalat Istikharah 
a. Pengertian & Dalil 

Shalat istikharah adalah shalat sunnah yang 
dilakukan dalam rangka meminta petunjuk kepada 
Alah SWT atas sebuah pilihan agar diberikan 
kebaikan atas pilihan tersebut. 129 


128 Nawawi, Nihayatuz Zain, Bairut: Darul Fikr, jilid 1 hal. 106. 

129 Nawawi, Nihayatuz Zain, Bairut: Darul Fikr, jilid 1 hal. 106. 



117 


Kesunnahan melakukan shalat istikharah ini 
berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam al- 
Bukhari, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasai di 
bawah ini: 


Jb &\ Jji>j jlS ': JIS cU 4 l^ &\ J yMr jA 

ijj *Jt iliLd ui' j Hilii i j 

jvp cJSlt?-t jtA tit : Jjll c jljijt 3 ^ 

Cv£)j)J_aj ijj-Lailvlj (jt I^JJLlS ^<r cSj^aj^aJt 

cjipt Sj ji*JJ tjJit *^3 Cjvjiaiil tU-Lv2J jJ-il^tJ 

<3 tJ, J^Slt 1 *^-* jt c^S *jt jt 4 -bl i^^i*Jt C-Ulj 
ijjjli — 4L>-Tj (J^al (Jli Jt — (jJy»t SlSlpJ 
(J, JA J-**^t Iaa jt c-ui" j^j iA-i (J, iSjb C(J, ojjjj (J’ 

- 5^"l3 <~Lr^ <3 3' _ k?y^ 34^3 3^ <3 

M . of ^ li/ 1 ' ■*. O/ ^o<t , t -» ♦ o o .< 

l9^J’ (J C<UP 43^13 

ijb jjtj oljj :Jtj 

.^UJtj 


Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhuma berkata 
bahwa nabi mengajarkan kepada kami untuk 
senantiasa istikharah pada setiap perkara 
sebagaimana nabi mengajarkan ai-Cluran kepada 
kami. Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam 
bersabda,"Jika salah seorang di antara kalian 
bermaksud melakukan suatu hal, hendaklah dia 
melaksanakan shalat dua rakaat selain fardhu, 
kemudian hendaklah ia berdoa :Ya Allah, aku 



118 


memohon dipilihkan dengan ilmu-Mu. Aku bermohon 
penilaian dengan kekuasaan-Mu. Dan meminta 
dengan keutamaan-Mu yang Agung. Sesungguhnya 
Engkau berkuasa dan aku tidak berkuasa. Engkau 
maha mengetahui dan aku tidak mengetahui. Dan 
Engkau maha mengetahui hal-hal yang ghaib. Ya 
Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini 
lebih baik dalam agamaku, dan akibatnya terhadap 
diriku maka takdirkanlah untuk ku, mudahkan 
jalannya, kemudian berilah keberkahan di dalamnya. 
Akan tetapi apabila Engkau mengetahui bahwa 
persoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam agama, 
hidupku dan akibatnya kepada diriku, maka 
singkirkan persoalan tersebut, dan jauhkan aku dari 
padanya, takdirkan kebaikan untukku di mana saja 
kebaikan itu berada, kemudian berikanlah ridhaMu 
kepadaku." (Kemudian sebutkan hajatnya). (HR. al- 
Bukhari, Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasai) 

b. Hukum 

Para ulama telah sepakat mengenai kesunnahan 
shalat istikharah. 

Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
seorang ulama besar madzhab Syafi'iy menyebutkan 
sebagai berikut: 

. [J> 1 Uj L>t -yg 1 JjjU Ij . ij t 

(54 / 4 ) 



119 


Shalat istikharah hukumnya sunnah. Dan para ulama 
syafiiyah dan ulama lainnya telah sepakat bahwa 
shalat istikharah hukumnya sunnah. 130 

c. Jumlah Rakaat 

Para ulama sepakat bahwa jumlah rakaat shalat 
istikharah minimal 2 rakaat. Boleh dikerjakan 
kapanpun waktunya kecuali pada waktu terlarang. 

Namun waktu yang afdhal untuk mengerjakan 
shalat istikharah adalah pada pagi hari setelah shalat 
isyraq dan sebelum shalat dhuha. 

Syaikh Nawawi al-Bantani rahimahullah (w. 1316 
H) seorang ulama besar madzhab Syafi'iy dalam 
kitabnya Nihayatuz Zain mengatakan sebagai 
berikut: 

(106 :<j^) jjjh 

Akan tetapi waktu yang afdhal untuk shalat 
istikharah adalah setelah selesai shalat isyraq dan 
sebelum shalat dhuha. lalu kemudian berdoa dengan 
doa istikharah. 131 

Untuk tata caranya ada beberapa hal yang harus 
diperhatikan. Diantaranya: 

1. Shalat 2 rakaat dengan niat istikharah. 


130 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 4 hal. 54. 


131 Nawawi, Nihayatuz Zain, Bairut: Darul Fikr, jilid 1 hal. 106. 



120 


2. Pada rakaat pertama membaca surat al- 
Fatihah dan surat al-Kafirun. 

3. Pada rakaat kedua membaca surat al-Fatihah 
dan surat al-lkhlas. 

4. Setelah selesai lalu berdoa 

Hal ini telah dijelaskan oleh Imam an-Nawawi 
rahimahullah (w. 676 H) dalam kitabnya al-Majmu' 
Syarh al-Muhadzdzab. 

L_£j! L) A_j-LaJl J_*j A_xSjjJl (3 41 aJ 

li wl*j ^x i_ £ Jj>-I aSj! Jj «LJUJl jj^ilSCJl 

(54 /4) oJLgi.1 .oj 0_y5 aJ 

Disunnahkan bagi yang shalat istikharah pada rakaat 
pertama setelah al-Fatihah membaca surat al- 
Kafirun dan rakaat kedua surat al-lkhlas. Lalu dia pilih 
sesuai kecondongan dirinya. 132 


Doa setelah shalat istikharah adalah sebagai 
berikut: 

^ dSdJj Uujli luL ^Jjl 

ffLF- oCij jtlpl jU*Jj Jail 

(j J, jl p_L*j oj 

(J, iijti ^ (J, ojtOij (J, aIjj-Tj (_£^«l aISIpj 

jjU-Oj (3 (J, jjJ-O jV^I lO-A jl j*ia*-> jtj .A-j 


2 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub a l-l I m iya h, jilid 4 hal. 54. 



121 


^ jjJjlj . 4j_>-lpJ (_£^a| AJjIp-J 

.dj (^V^J ^ Oli' OJO- jOi-1 


Lalu kemudian sebutkan keinginan atau hajatnya. 
Dan pilihlah sesuai dengan kecondongan hatinya. 

Jika merasa belum mantap bisa dilakukan 
berulang kali. Jika belum juga maka pilih saja sesuai 
kecondongan hati dan bertawakkal kepada Allah 
SWT. InsyaAllah ada kebaikan di dalam pilihan 
tersebut. 133 


d. Khilafiyah Mengenai Tata Cara Istikharah 

Para ulama berbeda pendapat mengenai tata 
cara istikharah. Setidaknya ada tiga macam model 
cara istikharah atau meminta petunjuk pilihan. 134 

1. Shalat 2 Rakaat & Berdoa 


Ini adalah pendapat mayoritas ulama 4 madzhab. 
Yaitu denga cara mengerjakan shalat sunnah 
istikharah 2 rakaat lalu berdoa. Cara ini seperti yang 
sudah kita sebutkan tadi di atas. 


2. Shalat Apa Saja & Berdoa 

Ini adalah pendapat sebagian ulama madzhab 
Maliki dan madzhab Syafi'iy. Yaitu dengan cara shalat 
fardhu atau shalat sunnah lainnya seperti shalat 
tahiyatul masjid, rawatib, tahajjud dan dhuha lalu 
berdoa dengan doa istkharah. 

3. Berdoa Saja 


133 Nawawi, Nihayatuz Zain, Bairut: Darul Fikr, jilid 1 hal. 106. 

134 Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Kuwait: Wizarotul 
Awqof wa asy-Syu'un al-lslamiyah, jilid 3 hal. 243. 



122 


Ini adalah pendapat sebagian ulama Hanafi, 
Maliki dan Syafi'iy. Yaitu tidak perlu shalat apapun. 
Jadi langsung berdoa saja dengan doa istikharah. 

e. Kesunnahan Ketika Istikharah 

Ada beberapa anjuran atau kesunnahan ketika 
melakukan istikharah. Diantaranya adalah sebagai 
berikut: 


1. Diawali dengan istisyarah 

Sebaiknya sebelum menentukan pilihan dan 
istikharah lakukanlah terlebih dahulu istisyarah. Yaitu 
minta arahan dari orang tua, guru, kyai, ustadz atau 
orang yang dipandang baik dan solih. 

Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
seorang ulama besar madzhab Syafi'iy menyebutkan 
sebagai berikut: 


*UjJj (3A (j- 4 4^3 jjLio 01 o 4jl 

(324 :^) jlSiSM 


Ketahuilah bahwa disunnahkan bagi orang yang 
menginginkan suatu perkara untuk bermusyawarah 
terlebih dahulu kepada orang yang terpercaya 
agamanya , keilmuannya , ketelitiannya, wara'nya 
dan kasih sayangnya. 135 


2. Untuk perkara sunnah atau mubah 


an-Nawawi, al-Adzkar, Bairut: Darul Fikr, hal. 234. 



123 


Istikharah dilakukan hanya untuk perkara sunnah 
atau mubah saja. 136 Seperti memilih tempat belajar, 
memilih calon istri, memilih tempat kerja dan lain- 
lain. 

Sebaliknya tidak boleh melakukan istikharah 
untuk sesuatu yang wajib, 137 haram dan makruh. 
Misalnya memilih harus shalat 5 waktu atau tidak, 
harus puasa ramadhan atau tidak, mencuri, zina dan 
lain-lain. Maka yang seperti ini tentu tidak 
diperkenankan. 

Salah satu contoh dari para ulama mengenai 
perkara sunnah atau mubah adalah apa yang 
dilakukan Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
ketika hendak menulis sebuah kitab beliau 
melakukan istikharah terlebih dahulu. 

s- „i . . t t * ♦ 

oj cc*t "ijSu* d? uJLs 11 Uli 

g-Ll ioLiyU c_->LxS"" 3 

4j>jU L? 3 ^33j^ ^ li 

(3 /1) 

Adapun kitab al-Wasit aku telah mengumpulkan 
beberapa syarahnya dan akan saya rapikan 
insyaAllah nantinya di kitab tersendiri secara 
sempurna. Adapun kitab al-Muhadzdzab aku telah 
istikharah kepada Allah al-Karim ar-Ra'uuf ar-Rahiim 


136 Nawawi, Nihayatuz Zain, Bairut: Darul Fikr, jilid 1 hal. 106. 

137 Syaikh Nawawi mengatakan boleh istikharah jika untuk 
menentukan haji. Misalnya harus berangkat tahun ini atau 
tahun depan. 



124 


untuk mensyarahnya dan kuberi nama kitab al- 
Majmu'. 138 


3. Boleh perkara ringan atau berat 

Permasalahan apapun dianjurkan untuk 
melakukan istikharah terlebih dahulu. Sebagaimana 
yang disebutkan dalam hadits nabi "fil umuuri 
kulliha" (pada semua urusan). Sebab dengan 
istikharah brarti kita telah meminta kebaikan dalam 
segala hal. 

Setiap masalah baik yang besar maupun yang 
kecil jika diawali dengan istikharah terlebih dahulu 
maka insyaAllah akan terdapat di dalamnya banyak 
keberkahan dan kebaikan dari Allah SWT. 

4. Dianjurkan melakukan istikharah 7 kali 

Apa bila sudah melakukan istikharah namun 
belum juga mendapatkan kemantapan hati maka 
dianjurkan untuk melakukan istikharah sebanyak 7 
kali. 

Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 




L? J U 


^ tol y> 

. oljj .aJ jti d-bb (J) (_£■ 


Z , Z 

Aji dX>) J*[j 0-«-^ ISj 


138 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 1 hal. 3. 



125 


Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau 
berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
bersabda: Wahai Anas, jika engkau menginginkan 
sesuatu maka istikharahlah kepada Allah SWT 
sebanyak 7 kali. Kemudian lihatlah mana yang sesuai 
dengan hatimu. Sesungguhnya di dalamnya ada 
kebaikan. (HR. Ibnu Sunni) 


f. Apakah Jawaban Istikharah Harus Mimpi 

Para ulama menyebutkan bahwa jawaban atas 
istikharah yang kita lakukan tidak harus sebuah 
mimpi. 

Jawaban istikharah diantaranya adalah 
kemantapan hati atau condongnya hati terhadap 
sesuatu. 


Kalaupun sudah istikharah namun tidak ada 
tanda-tanda kemantapan hati maka pilih saja dan 
bertawakkallah kepada Allah SWT. InsyaAllah ada 
kebaikan dan keberkahan dalam pilihan tersebut. 

d? CjLa*}Lp d\ {.LgJLs Jjjijl 

d? aubc- ^1—(JjJL! ijU v^Jl j \ 

«u® jOM oli ^ ^ d? 

/3) .o >j 4j La 

(246 


Para ulama 4 madzhab telah sepakat bahwa tanda- 
tanda dalam istikharah itu adalah kelapangan dada 
(kecondongan hati). Hal ini berdasarkan sabda Nabi 
shallallahu alaihi wasallam dalam hadits "Kemudian 



126 


lihatlah mana yang sesuai dengan hatimu. 
Sesungguhnya di dalamnya ada kebaikan". 
Maksudnya adalah melakukan sesuatu sesuai 
kelapangan dadanya " 139 

14. Shalat led 

a. Pengertian & Dalil 

led ( 14 -f) secara bahasa artinya adalah kembali 

atau berulang-ulang. 140 Oleh sebab itu ied terulang- 
ulang kembali setiap tahunnya paling tidak dua kali. 

Adapun secara istilah ied artinya adalah hari raya. 
Maka iedul fitri maknanya adalah hari raya makan. 
Sedangkan iedul adha maknanya adalah hari raya 
penyembelihan hewan qurban. 

Kita dalam satu tahun melaksanakan shalat ied 
dua kali. Yaitu pada hari raya idhul fitri dan hari raya 
idhul adha. 

Mengenai shalat ied ada beberapa dalil mengenai 
anjuran untuk melaksanakannya. Diantaranya adalah 
sebagai berikut: 

Dalil pertama adalah al-Quran surat al-Kautsar 
ayat 2 di bawah ini: 

• jidj dijjJ 


139 Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Kuwait: Wizarotul 
Awqof wa asy-Syu'un al-lslamiyah, jilid 3 hal. 246. 

140 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 5 hal. 2. 



127 


Maka dirikanlah shalat dan sembelihlah qurban. (QS. 
Al-Kautsar: 2) 

Beberapa ulama di antaranya Qatadah, Atha' dan 
Ikrimah menyebutkan bahwa perintah untuk 
mengerjakan shalat dalam ayat ini maksudnya adalah 
shalat 'ied. 141 

Ibnu Al-Abbas radhiyallahuanhu juga 
berpendapat yang sama. Awalnya Rasulullah 
shallallahu alalhi wasallam melakukan 
penyembelihan terlebih dahulu baru kemudian 
melakukan shalat. 

Dengan turunnya ayat ini, maka beliau 
diperintahkan untuk melakukan shalat terlebih 
dahulu baru menyembelih. Dan shalat yang 
dimaksud tentu adalah shalat Idul Adha. 

Dalil kedua hadits yang diriwayatkan oleh Imam 
Muslim di bawah ini: 

Ulj “uIp ajjI Di» ajjI 


Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhuma bahwa Nabi 
shallallahu alalhi wasallam , Abu BakrUmar 
semuanya shalat idhul fitri dan idhul adha sebelum 
khutbah. (HR. Muslim) 

Dalil ketiga hadits yang diriwayatkan oleh Imam 
Imam Muslim di bawah ini: 


141 Al-Qurthubi, Al-Jami' li ahkam Al-Quran, jilid 22 hal. 523 



128 


l£ L^> a3oI J y*j o~L^>» :Jli <up dol >j oy^ jj y^ cj* 

.«2-^lij Olil j^kj Ltjfcij* Nj iy j^p *uLp 4l)l 

. ^LwtwA 0 Ijj 


Dari Jabir bin Samrah radhiyallahuanhu berkata: 
Saya pernah shalat bersama Nabi shallallahu alaihi 
wasallam shalat idhul fitri dan idhul adha lebih dari 
satu kali tanpa adzan dan iqamah. (HR. Muslim) 

Dalil keempat hadits yang diriwayatkan oleh 
Imam al-Bukhari dan Imam Muslim di bawah ini: 

4d_P 4ill ^LyS Aill Ij^al | i^JUs Lg-LP Aill 

<3 {jVrJA ^1 

Oj^Oj Cjjii-I OU^ioj CO^L^Jl Lali tjjUiU 

Oljj 


Dari Ummu Athiyah radhiyallahuanha berkata Kami 
diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam untuk mengeluarkan para wanita yang 
sudah baligh, wanita yang sedang haid , dan wanita 
yang tertutup pada hari raya idhul fitri dan idhul 
adha. Adapun wanita yang sedang haid tidak 
melakukan shalat, mereka hanya menyaksikan 
khutbah dan doa. (HR. al-Bukhari & Muslim) 

Dalil kelima hadits yang diriwayatkan oleh Imam 
an-Nasa'i di bawah ini: 



129 


ijLajj UaU-I Oir: Jli <up amI lLLSLo £js ^j^Jt ^j£- 

■J aA^ Aijl Jpa ^ cf " ^ ^*-t3 l^_6 ' -. ^ ^ L)^g-^-1 A^^j fK* 
L*jf AJOl j*SJ“pi Uij La. g •* Oj-^dj jUjj OlT : Jli i<IL)JJ.I 
,^)LmmJ| oljj . t jlg a Sl Pyj ! L»_g-L« b**“ 


Dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu berkata bahwa 
orang-orang jahiliyah punya dua hari dalam setiap 
tahun dimana mereka bermain-main untuk 
merayakannya. Ketika Rasulullah shallallahu alalhi 
wasallam tiba hijrah di Madinah, beliau 
bersabda/'Dahulu kalian punya dua hari untuk 
merayakan , lalu Allah menggantinya bagi kalian 
yang lebih baik , yaitu idhul fitri dan idhul adha. (HR. 
An-Nasai') 

b. Hukum 

Para ulama telah sepakat bahwa shalat ied itu 
disyariatkan. Tidak ada ulama yang mengingkari 
mengenai pensyariatan shalat ied. 

Madzhab Syafi'iy mengatakan shalat ied 
hukumnya sunnah mu'akkadah. Yaitu sunnah yang 
sangat dianjurkan sekali untuk dilaksanakan. 

Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
seorang ulama besar madzhab Syafi'iy menyebutkan 
sebagai berikut: 

Ul .«LpjijJL/» J-jdl 0*Y-y5 L)i Oj^JLd.1 

Ul •Cjs £ ' 

(2 /5) o 



130 


Kaum muslimin sepakat bahwa shalat ied 
disyariatkan dan hukumnya bukan fardhu ain. Imam 
Syafi'iy dan mayoritas ulama syafiiyah mengatakan 
hukumnya sunnah. 142 

Kesunnahan melaksanakan shalat ied ini adalah 
pendapat mayoritas ulama dari kalangan madzhab 
Hanafi, Maliki dan Syafi'iy. Sebagian ulama Hanafi 
mengatakan hukumnya fardhu kifayah. Imam Ahmad 
bin Hanbal memiliki dua pendapat. 

Hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh 
imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) di bawah 
ini: 

Jjlij 4jLyL>- y\j Jlj 4 jj cliWLP Ij^Sfb Aj 

.AjliS" ysf& ^j,l t (Jtij .s.L»_L*Jl 

(3 15 ) 0 A 4 L' 

Telah kami sebutkan bahwa shalat ied hukumnya 
sunnah mu'akkadah. Ini adalah pendapat Imam 
Malik , Abu Hanifah, Abu Dawud dan mayoritas 
ulama. Sebagian ulama Hanafi mengatakan fardhu 
kifayah. Adapun Imam Ahmad memiliki dua 
pendapat diatas. 143 

c. Jumlah Rakaat 


2 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 5 hal. 2. 

3 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 5 hal. 3. 



131 


Para ulama sepakat bahwa jumlah rakaat shalat 
ied adalah 2 rakaat. 

Pada rakaat pertama setelah membaca doa 
iftitah disunnahkan membaca takbir sebanyak 7 kali. 
Adapun pada rakaat kedua setelah membaca takbir 
intiqal disunnahkan membaca takbir sebanyak 5 kali. 

Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
menyebutkan dalam kitabnya sebagai berikut: 

f' s.LfO Ujc \jjlJ oti 'J I Lalj 

«LoliJl o 

: I j j ^ J li . ^LJLSl o^jSsj 

4^1p ilj jJj c yS'^ aS)I <dj aSj aSjI (JjJL 

(17 /5) 0A4LI £jJ> .jbr 

Paling sempurna adalah setelah mengucapkan 
takblratul ihram kemudian membaca doa iftitah, lalu 
bertakbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama. 
Adapun pada rakaat kedua membaca takbir 
sebanyak 5 kali selain takbir berdiri dari sujud. Para 
ulama syafiiyah mengatakan di sela-sela takbir 
membaca ".Subhanallahi walhamdulillahi walaa 
ilaaha illallahu wallahu akbar". Jika ditambah redaksi 
bacaannya maka boleh. 144 

Dan bagi imam setelah membaca surat al-Fatihah 
disunnahkan pada rakaat pertama membaca surat 


144 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 5 hal. 17. 



132 


al-A'laa. Lalu pada rakaat kedua membaca surat al- 
Ghasyiah. 

d? Io i yy-*** ^y, OLd^dl 

. Oljj . A^ZitaJl ijljl CiAijj jV~“l -A*-^ 

Dari an-Nu'man bin Basyir sesungguhnya Nabi 
shallallahu alaihi wasallam ketika shalat ied 
membaca surat al-A'laa dan surat al-Ghasyiah. (HR. 
Muslim) 

d. Waktu Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan shalat ied adalah terbentang 
luas mulai ketika matahari sudah terbit sempurna 
bulatannya sampai menjelang adzan dzuhur. 

Namun para ulama sepakat bahwa waktu yang 
afdhal adalah ketika matahari sudah naik. Yaitu 
ketika sinar matahari sudah mulai menyengat 
panasnya. 

Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
menyebutkan dalam kitabnya sebagai berikut: 

(Jljj 0*Y-yS OJj jS~\ jl ^glp c_jL>t_y5*yi Jjjijlj 

Jjf y» 4jl OjjS -Tj 

/ 5 ) 

(4 



133 


Para ulama syafiiyah sepakat bahwa batas akhir 
waktu shalat ied adalah ketika matahari tergelincir 
(masuk waktu dzuhur). Adapun waktu awalnya 
menurut pendapat yang benar yaitu sejak terbit 
matahari. Dan afdhalnya diakhirkan menunggu 
matahari naik setinggi tombak. 145 

Kebiasaan kita di indoneisa ketika melaksanakan 
shalat idhul adha biasanya lebih cepat atau lebih pagi 
pelaksanaannya dibanding ketika shalat idhul fitri 
yang agak diakhirkan waktu pelaksanaannya. 

Ternyata hal ini sesuai fatwa dari Imam an- 
Nawawi rahimahullah (w. 676 H) bahwa beliau 
menganjurkan demikian. 

/5) 0A4L1 

(4 

Imam Syafi'iy dan ulama syafiiyah sepakat bahwa 
disunnahkan untuk menyegerakan pelaksanaan 
shalat idhul adha. Dan disunnahkan untuk 
mengakhirkan pelaksanaan shalat idhul fitri. 146 

e. Tempat Yang Afdhal 


145 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 5 hal. 4. 

146 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 5 hal. 4. 



134 


Madzhab syafi'iy mengatakan bahwa shalat ied 
paling afdhal dikerjakan di masjid jika memang 
masjidnya bisa menampung jamaah yang banyak. 

Namun jika tidak bisa menampung jamaah yang 
banyak maka boleh dilaksanakan di lapangan atau 
tempat terbuka. 

Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
menyebutkan dalam kitabnya sebagai berikut: 


ji L-i-wali i ,j 

(5 /5) o-/3 jl (3 


Jika masjidnya luas dan tidak ada udzur maka 
pendapat yang paling benar adalah shalat di masjid 
lebih utama. 147 


Namun madzhab Syafi'iy tidak melarang dan 
tidak memakruhkan jika ada yang melaksanakannya 
di lapangan walaupun masjidnya luas. Hanya saja 
dipandang dari segi keutamaan lebih afdhal 
dilaksanakan di masjid. 148 

f. Hal-hal Yang Disunnahkan 


147 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 5 hal. 5. 

148 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 5 hal. 5. 



135 


Ada beberapa kesunnahan yang mesti kita jaga 
ketika hari raya ied. Diantaranya adalah sebagai 
berikut: 

1. Makan Sebelum Shalat Idhul Fitri 

2. Tidak Makan Sebelum Shalat Idhul Adha 

3. Mandi Sebelum Shalat 

4. Menggunakan Parfum Bagi Pria 

5. Memakai Pakaian Terbaik 

6. Memotong Kuku, Bulu atau Rambut 

7. Shalat Ied Berjamaah 

8. Tidak Ada Adzan & lqamah 

9. Disunnahkan Ucapan "as-Shalaatu Jaami'ah" 

10. Menjahrkan Bacaan & Takbir Saat Shalat 

11. Disunnahkan Khutbah 2 Kali Setelah Shalat 

12. Disunnahkan Takbir 9 Kali Pada Khutbah 
Pertama & Takbir 7 Kali Pada Khutbah Kedua 

g. Hukum Takbiran 

Para ulama sepakat bahwa disunnahkan untuk 
memperbanyak baca takbir pada hari raya ied. 
Takbiran boleh dilakukan secara berjamaah atau 
sendirian dan dengan suara keras ataupun suara lirih. 

Pada umumnya memang takbiran dilakukan 
secara berjamaah dan dengan suara yang keras. Hal 



136 


ini boleh boleh saja dilakukan sebagai bentuk syiar 
agama islam. 149 

Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-mughni 
menyebutkan bahwa takbiran boleh dilakukan 
secara berjamaah dengan suara yang keras sebagai 
bentuk syiar dan untuk mengingatkan orang lain. 150 

Hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh 
sahabat Ibnu Umar. Bahwa beliau pernah bertakbir 
pada hari raya sehingga orang-orang pun ikut 
bertakbir juga bersama beliau di masjid dan di pasar. 

Disebutkan juga di dalam kitab shohih Bukhori 
bahwa khalifah Umar Bin Al-khattab pernah 
bertakbir di mina. Kemudian para sahabat lainnya 
yang berada di mina dan di pasar mendengar takbir 
beliau dan ikut bertakbir bersama dengan beliau. 

Dari penjelasan tersebut dapat kita ambil 
kesimpulan bahwasanya bertakbir atau takbiran 
pada hari raya itu boleh dilakukan secara berjamaah 
maupun dengan sendirian. 


Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
menyebutkan redaksi takbir yang biasa dibaca pada 
hari raya sebagai berikut: 


4J1 i SjSl %\ k\ k\ 
k 1 &\ .lu-i k j $si k\ k\j k\ 


149 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 5 hal. 39. 

150 Ibnu Qudamah, al-Mughni, Mesir: Maktabatul Qahirah, 
jilid 2 hal. 273. 



137 


olj) % 41)1 '&\ c5j& 41)1 J[pxlL>j fj*& 

aisi 4 J) (.jj^sLS^i &p jJj ^jJi aJ j* /si'^ 

^ O / / . ^ O k t | / / / x ^ ^ 0 jl ji-' f x * ' 0 S ^ ^ ^ ' 6 s' '** / / 

O1J9- 2 l ^jAj cO*UP j-*fijj tOAPj 

jii £j*^l . JL^-I 4l)j j^l 41)1 cjjS'l 41)1 J 4l)) *^) 4 JI 

(39 /5) oA^Lt 


Sifat takbir yang disunnahkan adalah: "Allahu akbar, 
allahu akbar, allahu akbar, laa ilaaha illallahu 
wallahu akbar, allahu akbar walillahil hamd. Allahu 
akbar kabiiro, walhamdulillahi katsiiro, 
wasubhanallahi bukrotaw wa ashiilaa, laa ilaaha 
illallahu walaa na'budu illa iyyaahu mukhlisiina 
lahuddiin. Walaw karihal kaafirun. Laa ilaaha 
illallahu wahdah, sodaqa wa'dah, wanasoro abdah, 
wa a'azza jundahu wahazamal ahzaaba wahdah, laa 
ilaaha illallahu wallahu akbar, allahu akbaru 
walillaahil hamd". 151 


Jika kita perhatikan biasanya sebagian kaum 
muslimin mereka mengumandangkan takbir tidak 
hanya mereka lakukan pada hari raya saja. Bahkan 
setelah hari raya pun mereka masih bertakbir di 
masjid-masjid atau musholla terutama setelah 
menunaikan ibadah sholat fardhu. 

Apakah benar para ulama menganjurkan yang 
demikian. Lalu jika memang benar sampai kapankah 


1 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 5 hal. 39. 


138 


batas akhir diperbolehkannya mengumandangkan 
takbir. 

Para ulama kita membedakan antara takbir hari 
raya idhul fitri dan takbir hari raya idhul adha. Jumhur 
ulama mengatakan bahwa takbir pada hari raya idhul 
fitri dikumandangkan sejak malam hari raya dan 
berakhir pada waktu imam naik mimbar untuk 
menyampaikan khutbah idhul fitri. 

Jadi setelah khutbah ied disampaikan maka takbir 
pada hari raya idhul fitri sudah tidak dianjurkan lagi 
untuk dikumandangkan. 

Adapun takbir pada hari raya idhul adha para 
ulama kita berselisih pendapat tentang waktunya. 

1. Madzhab Hanafi 

Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa takbir 
pada hari raya idhul adha dikumandangkan sejak 
fajar hari Arafah dan berakhir hingga waktu ashar 
hari raya idhul adha. 

Namun dua sahabat beliau yaitu imam Abu Yusuf 
dan Imam Muhammad Bin Al-hasan Asy-Syaibaniy 
berpendapat bahwa takbiran dikumandangkan 
hingga waktu ashar pada akhir hari tasyriq yaitu 
tanggal 13 Dzulhijjah. 

2. Madzhab Maliki 

Imam Ibnu Abdil Barr di dalam kitab Al-Kaafi Fi 
Fiqhi Ahli Al-Madinah mengatakan bahwa 
mengumandangkan takbir pada hari raya idhul adha 
dimulai sejak waktu Dzuhurtanggal 10 dzulhijjah dan 



139 


berakhir hingga waktu shubuh pada akhir hari Tasyriq 
yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. 

3. Madzhab Syafi'i 

Imam Nawawi di dalam kitab Roudhotu At- 
Tholibiin wa Umdatu Al-Muftiin mengatakan bahwa 
takbir pada hari raya idhul adha itu dibagi menjadi 
dua. Takbir muqoyyad dan takbir mursal. 

Takbir muqoyyad adalah takbir yang 
dikumandangkan setelah menunaikan sholat fardhu. 
Adapun takbir mursal adalah takbir yang 
dikumandangkan kapanpun dan dimanapun. 

Kemudian beliau menjelaskan di dalam kitab 
Roudhotu At-Tholibiin wa Umdatu Al-Muftiin bahwa 
takbir pada hari raya idhul adha dimulai sejak 
maghrib malam hari raya dan berakhir hingga waktu 
ashar pada akhir hari Tasyriq yaitu tanggal 13 
Dzulhijjah. 

4. Madzhab Hanbali 

Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni 
mengatakan bahwa takbir pada hari raya idhul adha 
dikumandangkan sejak fajar hari arafah dan berakhir 
hingga waktu ashar pada akhir hari tasyriq yaitu 
tanggal 13 Dzulhijjah. Dan ini adalah pendapat imam 
Ahmad Bin Hanbal. 

h. Keutamaan Malam Hari Raya 

Salah satu keutamaan malam hari raya adalah 
doa-doa mustajab atau dikabulkan oleh Allah SWT. 
Maka jangan lupa mengenai keutamaan malam hari 
raya yang satu ini. Perbanyak doa dan ibadah lainnya 
baik malam idhul fitri maupun malam idhul adha. 



140 


Al-lmam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
seorang ulama besar dalam madzhab syafiiy menukil 
sebuah perkataan dari sang Imam Syafi'iy 
rahimahullah (w. 204 H). 

i_ jL«.IpjJI JUL 0IS"4jl bJtLj I <3 4JI <JlS 

4 LJ Jjij j\&t>\\ aJlJ (3 (JbJ d? 

(5/ L a .,/3:11 *lLJj 1 (3 

42) 

Imam Syafi'iy mengatakan dalam kitab al-Umm: 
Telah sampai kepada kami bahwa doa itu mustajab 
pada 5 malam, malam Jumat , malam Idhul Adha, 
malam Idhul Fitri, malam pertama bulan Rajab dan 
malam Nisfu Sya 'ban . 152 

i. Hukum Shalat led Di Hari Jum'at 

Para ulama berbeda pendapat hukum 
melaksanakan shalat ied yang bertepatan dengan 
hari jumat. 

1. Shalat Jum'at Tetap Wajib 

Madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'iy mengatakan 
bahwa orang yang pagi harinya sudah melaksanakan 
shalat ied maka dia tetap wajib melaksanakan shalat 
jumat siang harinya. 

Namun madzhab Syafi'iy mengecualikan bagi 
penduduk pedalaman boleh tidak menghadiri shalat 


152 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 5 hal. 42. 



141 


jumat. Kewajiban mereka cukup melaksanakan 
shalat dzuhur saja. 

2. Boleh Tidak Shalat Jum'at 


Madzhab Hanbali mengatakan bahwa orang yang 
pagi harinya sudah melaksanakan shalat ied maka dia 
tidak wajib melaksanakan shalat jumat siang harinya. 
Baginya cukup diganti shalat dzuhur saja. 

15. Shalat lstisqa' 

a. Pengertian & Dalil 

Shalat istisqa' adalah shalat sunnah yang 
dikerjakan dalam rangka meminta kepada Allah SWT 
untuk diturunkannya hujan. 153 

Para ulama menyebutkan bahwa ada banyak dalil 
yang menunjukkan tentang kesunnahan untuk 
mengerjakan shalat istisqa ketika dilanda kemarau 
panjang. 

Dalil pertama adalah al-Quran surat Nuh ayat 10- 
12 di bawah ini: 


'j'j 


OiS"" IjJjiAjud oJJLs 

,\jQ\ opyj 


Maka aku katakan kepada mereka/'Mohonlah 
ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah 
Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan 
hujan kepadamu dengan lebat , dan membanyakkan 
harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu 


153 Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Kuwait: Wizarotul 
Awqof wa asy-Syu'un al-lslamiyah, jilid 3 hal. 304. 



142 


kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) 
untukmu sungai-sungai. (QS. Nuh : 10-12) 


Dalil kedua hadits yang diriwayatkan oleh Imam 
al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan 
Imam at-Tirmidzi di bawah ini: 


pldj aIJlp aSjI jIiI 01» j!, ilfp ^p 

oljj 4jJj C0f.lSj jjp-J 

ijii jjij 


Dari Abbad bin Tamim dari pamannya, 
Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam 
pernah keluar bersama orang-orang untuk minta 
hujan. Lalu beliau shalat istisga' 2 rakaat dengan 
menjahrkan bacaan, beliau merubah posisi 
selendangnya, dan mengangkat kedua tangannya 
untuk berdoa dengan menghadap kiblat. (HR. al- 
Bukhari, Muslim, Abu Dawud & at-Tirmidzi) 


Dalil ketiga misalnya hadits yang diriwayatkan 
oleh Imam at-Tirmidzi di bawah ini: 

:<JlS 1i iAjljS' ^j} 4i)l JLP ^y\ j-kj t3b>t—0 ^jp 

^jp 4_iLM ^^Op ^jj\ 4^L)U»Ll aDaS* 

C AILo O V^%-b^ 1 ^ 4_0p dljl ^ 

C.j./3 Ia yiA N *CJLa aSs* dljl ^0/2 

f.lpjJl <3 Jjj ^SsJj ioj*A j*XxJa^- jJO t^^byail 



143 


* 'j 


\jj& . (_j 1 oir L»^" jjo»5j ^Lysj 

Oljj . ^j?V^ y**?" 


Dari Hisyam bin lshaq dia adalah anaknya Abdullah 
bin Kinanah dari ayahnya dia berkata: Walid bin 
Uqbah mengutusku ke Ibnu Abbas untuk bertanya 
mengenai istisqa'nya Rasulullah shallallahu alalhi 
wasallam. Lalu saya datangi beliau dan beliau 
berkata: "Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi 
wasallam keluar dalam keadaan berpakaian 
sederhana, tawadhu, dan merendah diri. Lalu datang 
ke tempat shalat beliau tidak khutbah seperti 
khutbah kalian, beliau terus berdoa, merendah dan 
bertakbir. Dan beliau shalat 2 rakaat seperti shalat 
ied". (HR. at-Tirmidzi Dengan Sanad Hasan Shahih) 


Dalil keempat misalnya hadits yang diriwayatkan 
oleh Imam al-Bukhari di bawah ini: 

aJip aSj! oir» : JlS «up aSjI dJJU jj ( _ r Jl jp 

4jJj (J ht’l AjIpo y* <3 N‘N. ^ 

oljj .«aJsjI ^Sji Jj 3 - 


Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau 
berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak 
pernah mengangkat kedua tangannya saat berdoa 
kecuali ketika istisqa'. Sungguh beliau mengangkat 
kedua tangan sampai kelihatan putihnya ketiak 
beliau. (HR. al-Bukhari) 


b. Hukum 



144 


Mayoritas ulama seperti madzhab Maliki, Syafi'iy 
dan Hanbali mengatakan bahwa shalat istisqa' 
hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Adapun 
imam Abu Hanifah mengatakan cukup dengan 
berdoa saja tanpa shalat. 154 

Imam asy-Syairaziy rahimahullah (w. 476 H) 
seorang ulama besar madzhab Syafi'iy menyebutkan 
sebagai berikut: 

cSjljwJJ dis J oJLgil . £. Ij2I 0 ^ 

(230 /1) 


Hukum shalat istisqa' adalah sunnah. 155 

c. Jumlah Rakaat 

Para ulama sepakat bahwa jumlah rakaat shalat 
istisqa' adalah 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah 
surat al-Fatihah disunnahkan membaca surat Qaf 
dan pada rakaat kedua surat al-Qamar atau surat 
Nuh. 156 

Imam an-Nawawi rahimahullah menyebutkan 
ada 3 macam cara untuk melakukan istisqa. 157 


154 Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Kuwait: Wizarotul 
Awqof wa asy-Syu'un al-lslamiyah, jilid 3 hal. 304. 

155 Asy-Syairazi, al-Muhadzdzab Fii Fiqhi al-lmam asy-Syafiiy, 
Bairut: Darul Kutub al-llmiyah, jilid 1 hal. 230. 

156 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 5 hal. 74. 

157 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 5 hal. 64. 



145 


1. Shalat Sunnah lstisqa' 2 Rakaat & Berdoa 

2. Berdoa lstisqa' Setelah Shalat Fardhu 

3. Berdoa Saja Tanpa Shalat 


Adapun doa istisqa' adalah sebagai berikut: 

*4ii 3^ Uib &i,i f/ui 

Ooi j^JJl iiulj JAJIj issilp 

nip j/f cJt / / i &\ 

/ ^ ^ 

.(jjp- OjJj uJ oJjjf b» 


d. Ketentuan Shalat lstisqa 

Ada beberapa hal yang harus kita ketahui 
mengenai shalat istisqa". Diantaranya adalah sebagai 
berikut: 

1. Diawali dengan taubat masai 

2. Memperbanyak amal sholih seperti sodaqoh 

3. Berpuasa selama 4 hari sebelum shalat istisqa' 

4. Bertawassul dengan amal sholih 

5. Tidak dianjurkan memakai wewangian 

6. Waktu shalat istisqa' boleh kapan saja 

7. Disunnahkan berkhutah setelah shalat istisqa' 

8. Tata cara takbir sama seperti shalat ied 

9. Tidak ada adzan & iqamah 

e. Apakah lstisqa Dilakukan Oleh Yang Kekeringan 



146 


Menurut madzhab Syafi'iy jika di suatu negara 
atau daerah ada yang kekeringan maka yang 
disunnahkan untuk shalat istisqa' tidak hanya 
mereka saja. 

Negara lain atau daerah lain yang tidak 
mengalami kekeringan pun boleh melakukan istisqa' 
untuk mendoakan saudaranya yang kekeringan di 
negara lain. 

Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh 
imam an-Nawawi rahimahullah berikut ini: 

4_ajUa jl 4_ajUa Oj.5 4jijUa olAi i -.»U S i I jJj 

Jj&'y O i 1 - i' ...■>- ja 

(64 /5) oJLgi.1 . ./3 jjj ( jjJ-l 

Seandainya terjadi kekeringan air di suatu tempat 
namun di tempat lain tidak atau di suatu tempat 
tidak subur di tempat lain subur maka disunnahkan 
bagi penduduk yang subur (tidak kekeringan) untuk 
melakukan istisga' untuk penduduk yang 
kekeringan. 158 

16. Shalat Gerhana 
a. Pengertian & Dalil 

Para ulama ahli fiqih memberikan istilah yang 
berbeda untuk penyebutan shalat gerhana matahari 
dan shalat gerhana bulan. 


158 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 5 hal. 64. 



147 


Shalat gerhana matahari biasa disebut dengan 
istilah shalat kusuf («Jj-li'). Adapun shalat gerhana 

bulan disebut dengan shalat khusuf 


Masalah shalat gerhana ada beberapa dalil 
mengenai anjuran untuk melaksanakannya. 
Diantaranya adalah sebagai berikut: 


Dalil pertama adalah al-Quran surat Fushshilat 
ayat 37 di bawah ini: 

.OjUlstJ obi Oj bh>- jjl aJJ IjjA^vlj 


Dan dari sebagian tanda-tanda-Nya adalah adanya 
malam dan siang serta adanya matahari dan bulan. 
Janganlah kamu sujud kepada matahari atau bulan 
tetapi sujudlah kepada Allah Yang Menciptakan 
keduanya. (QS. Fushshilat: 37) 


Maksud dari perintah Allah SWT untuk bersujud 
kepada Yang Menciptakan matahari dan bulan 
adalah perintah untuk mengerjakan shalat gerhana 
matahari dan shalat gerhana bulan. 159 

Dalil kedua hadits yang diriwayatkan oleh Imam 
Muslim di bawah ini: 


*-L^_P . ^bp i " ~ .I ~ ~ : I . b>. ^ ^P ^^b-P yj I y P' 

4-bp 4^! ^ aUil Ja^bp ^ aUil 

^ j-li bbjb> LabS ^Lai ^abJlj j*_b“j 


159 Asy-Syafi'iy, al-Umm, Bairut: Darul Ma'rifah, jilid 1 hal. 
276. 



148 


^ ^»LJL!l L)jS l£-$j f 'Dhjjb IpjSj 

uls ^is a cj^_^ ^ ijj*yi ^s^ji j j ^ j^j 
£jS^]t Oj-> J-Aj *^^ £ ’ f tjj*^ Oji J-*J 

Ip^Sj ^Sj t Jj*yt ^»LaJI Oji j^j L*Ui ^lai ^ cjj^t 

oJ^f-l Jjsj i_i^y2jl ^ tJ^s.^ ^ cjj*yi ^ffJJt Oji j-*j *^-ij^’ 
*y caJjI oL>T ,j k* jtaT ^.aJlj ( j^a_jJ( oj» ;<Jlii c ( j^o_slJ( 


oljj .«aJJI Ij^S^ili iiJJi iAjL^- X? c 4 j>-I Ojl oLa-^^-v. 



Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhuma beliau berkata: 
bahwa telah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi 
sha Hallah u a la ih i wasallam, lalu Nabi shalat bersama 
orang-orang. Beliau berdiri lama seperti membaca 
surat al-Bagarah lamanya. Lalu ruku' sangat lama 
sekalil lalu berdiri lama tidak selama berdiri di awal. 
Lalu ruku sangat lama tidak selama ruku' di awal 
tadi. Lalu sujud , lalu setelah selesai beliau berdiri lagi 
tidak selama berdiri di awal. Lalu ruku' sangat lama 
sekali, lalu berdiri lama tidak selama berdiri di awal. 
Lalu ruku sangat lama tidak selama ruku' di awal 
tadi. Lalu sujud. Setelah selesai shalat ternyata 
gerhana matahari sudah selesai. Lalu beliau 
bersabda: "Sesungguhnya matahari dan bulan 
adalah salah satu tanda kebesaran Allah SWT] 
gerhana terjadi bukan karena kematian atau lahirnya 
seseorang. Jika kalian melihatnya maka berdzikirlah 
kepada Allah SWT." (HR. Muslim) 



149 


Dalil ketiga hadits yang diriwayatkan oleh Imam 
Imam al-Bukhari di bawah ini: 

dJlP aSj! aSjI Jj-ojj J-LP bT : JlS <UP aSjI (jJ ^p 

©£.I-^J .^-b^ ^ -«b ^ ^bl$ ili ^b^^ 

( j^>- (jOiSj bj [./ 3 * cbb>-Ji (3" > ’ 

*y oi)^ .^-b^^ *lJp ^ g-b/? 

<_pJL^o IjPilj tljbyfii lili lJ_>-l Ojb blfi-^SpL) 

oljj . «,*SCj b» 


Dari Abi Bakrah radhiyallahuanhu berkata: Kami 
pernah bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu 
terjadi gerhana matahari. Lalu nabi menyeret 
selendangnya menuju masjid dan shalat2 rakaat dan 
kami ikut shalat sampai selesai gerhana. Lalu beliau 
bersabda: "Sesungguhnya matahari dan bulan tidak 
terjadi gerhana karena kematian atau lahirnya 
seseorang. Jika kalian melihatnya maka shalatlah 
dan berdoalah sampai gerhana selesai. (HR. al- 
Bukhari) 

Orang arab jahiliyah ketika terjadi gerhana 
mereka beranggapan bahwa hal itu adalah tanda- 
tanda kematian atau kelahiran seseorang. 

Orang-orang india ketika terjadi gerhana mereka 
beranggapan bahwa hal itu disebabkan Iblis 
memakan matahari dan bulan. 

Orang-orang cina ketika terjadi gerhana mereka 
beranggapan bahwa hal itu disebabkan naga 
memakan matahari dan bulan. 



150 


Orang-orang jawa ketika terjadi gerhana mereka 
beranggapan bahwa hal itu disebabkan raksasa 
batara kala menelan matahari dan bulan. 

Padahal Nabi shallallahu alaihi wasallam 
bersabda: "Sesungguhnya matahari dan bulan 
adalah salah satu tanda kebesaran Allah SWT, 
gerhana terjadi bukan karena kematian atau lahirnya 
seseorang. Jika kalian melihatnya maka berdzikirlah 
kepada Allah SWT". 

b. Hukum 

Para ulama telah sepakat bahwa shalat gerhana 
hukumnya sunnah mu'akkadah. Ketika terjadi 
gerhana maka sebaiknya kita bersegera menuju ke 
masjid untuk melaksanakan shalat gerhana secara 
berjamaah. 

Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
seorang ulama besar madzhab Syafi'iy menyebutkan 
sebagai berikut: 

0 S' iy . y' Ij 0 iy i o^O^y 

. lj — 2 *y^*0- 'y b ■—2 i . - ~ ^ y— £. i ^ © © I i i 

(44 /5) 

Shalat gerhana matahari dan shalat gerhana bulan 
hukumnya sunnah mu'akkadah berdasarkan 
ijma'para ulama. Yang masyhur di kalangan para ahli 



151 


fiqih bahwa kusuf untuk gerhana matahari dan 
khusuf untuk gerhana bulan . 160 

c. Jumlah Rakaat 

Para ulama sepakat bahwa jumlah rakaat shalat 
gerhana adalah 2 rakaat. Dikerjakan saat mulai 
terjadinya gerhana hingga gerhana tersebut selesai. 

Pada rakaat pertama setelah membaca surat al- 
Fatihah disunnahkan membaca ayat atau surat yang 
panjangnya setara dengan surat al-Baqarah. Intinya 
memperlama bacaan. 

Lalu kemudian ruku yang sangat lama sekali. Lalu 
berdiri kembali untuk membaca surat al-Fatihah dan 
surat yang panjang, lalu ruku' lagi yang lama baru 
kemudian l'tidal. Baru kemudian sujud dan 
seterusnya. 

Jadi dalam satu rakaat ada dua kali berdiri dan 
dua kali ruku'. Begitu juga pada rakaat yang kedua 
juga sama halnya seperti yang dilakukan pada rakaat 
pertama. Ada dua kali berdiri dan dua kali ruku' juga. 
Wallahu a'lam. 

d. Ketentuan Shalat Gerhana 

Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat 
melaksanakan shalat gerhana. Diantaranya adalah 
sebagai berikut: 

1. Disunnahkan mandi sebelum shalat, berdoa, 
bertakbir & sadaqah. 


160 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub a l-l I m iya h, jilid 5 hal. 44. 



152 


2. Dalam 1 rakaat 2 kali berdiri dan 2 kali ruku'. 

3. Disunnahkan membaca surat al-Baqarah atau 
yang semisalnya. 

4. Disunnahkan baca tasbih ruku & rujud yang 
lama. 

5. Disunnahkan Jahr pada gerhana bulan & Sirr 
pada gerhana matahari. 

6. Disunnahkan berkhutbah setelah shalat 
gerhana. 

17. Shalat Mutlaq 

Shalat mutlaq adalah shalat sunnah yang bebas 
dikerjakan kapanpun kecuali di waktu terlarang dan 
berapapun jumlah rakaatnya juga boleh. 

Bagi anda yang hobi shalat. Misalnya semua 
shalat sunnah sudah anda lakukan namun anda ingin 
tetap shalat lagi. Lalu shalat apa ya? Kan semua 
macam shalat sudah dikerjakan. Maka jawabannya 
adalah anda shalat mutlaq saja. 

Para ulama juga mengatakan bahwa shalat 
sunnah mutlaq yang dikerjakan pada malam hari itu 
lebih utama dari pada shalat mutlaq yang dikerjakan 
pada siang hari. 161 

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits di 
bawah ini: 

<u!p Jj— j J15 :Jl3 c<up ojjA 


161 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: 
Darul Fikri, jilid 2 hal. 130. 



153 


^j»9jdtj ^Lw»va oljj .«^JJJl o*>L^> S Jabali Jjtj t•/»!' 

.^UJlj 


Dori Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu beliau berkata: 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
Sebaik-baik puasa setelah puasa ramadhan adalah 
puasa di bulan haram. Dan sebaik-baik shalat setelah 
shalat fardhu adalah shalat malam. (HR. Muslim, at- 
Tirmidzi & a n-N asa i) 


Ketika hendak shalat mutlaq pun niatnya tidak 
perlu menyebutkan nama shalatnya. Cukup berniat 
ingin shalat saja sudah sah. 

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits di 
bawah ini: 

aJp ifcl jb ili iddf : j 13 tiup ibl -s J ^ 

£ s 's 's 's 0 iZ 

tji Cl b» I jljli dl jJ&j 

tc-^ddi»- /r c^d-b^i : jli <<^|y 2 j p» : jli ,*y :odi 

:jli ujfldd’ j-? tji bl b» :jlli 

b . od »5 .(Jli S j^^j b . C^dJi 
«.bd tjjii s-bd fp-yy : jli Ui tAiil 

♦ C , ' S^ 

. Ij JL^- *ltfM oljj Ojd^- .«jiSl 

Dari Abu Dzarr radhiyallahu 'anhu beliau berkata: 
Aku menemui Nabi shallallahu alaihi wasallam di 
masjid lalu aku duduk. Dan beliau bersabda: wahai 
Abu Dzarr apakah kamu sudah shalat? Belum nabi, 



154 


berdirilah dan shalatlah. Lalu aku berdiri dan shalat 
kemudian aku duduk lagi dan bertanya: wahai 
rasulullah, apakah manusia ada syaitannya? Iya, lalu 
aku bertanya: bagaimana dengan shalat? Nabi 
menjawab: shalat adalah perkara yang baik, siapa 
yang mau maka kerjakan saja sedikit dan siapa yang 
mau maka perbanyaklah shalat. (HR. Ahmad, Ibnu 
Hibban & al-Baihaqi) 

Para ulama mengatakan bahwa hadits ini 
berkaitan dengan shalat mutlaq. Sebab shalat mutlaq 
adalah shalat yang tidak terikat dengan waktu dan 
tidak terikat dengan sebab. 162 

Jumlah rakaatnya pun bebas berapa saja. Hal ini 
sebagaimana disebutkan oleh Imam ar-Ramli 
rahimahullah di bawah ini: 

. 4jl*Sjj N J 0.5 J^J N Jjllflil J-idJ 

5j (j iiJp- <Lj yjy- jJj .«.LSi La 1 LM 

(128 /2) 4jU yd* 

Tidak ada batasan untuk jumlah rakaat shalat 
mutlaq.bagi seseorang terserah dia mau 
mengerjakannya walaupun tanpa niat menentukan 
jumlah rakaat. Bahkan tidak makruh 1 rakaat. 163 

18. Shalat Sunnah Raghaib 


162 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: 

Darul Fikri, jilid 2 hal. 128. 

163 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: 
Darul Fikri, jilid 2 hal. 128. 



155 


Shalat raghaib adalah shalat sunnah 12 rakaat 
yang dikerjakan secara khusus antara waktu maghrib 
dan isya' pada malam jumat pertama di bulan Rajab. 

Bulan rajab adalah bulan yang ke tujuh dari 
kalender hijriyah. Bulan ini termasuk bulan mulia 
sebab termasuk asyhurul h urum (Dzulqa'dah, 
Dzulhijjah, Muharram & Rajab). 

1. Muharram 

2. Safar 

3. Rabiul Awwal 

4. Rabiul ats-Tsani 

5. Jumada al-Uula 

6. Jumada ats-Tsaniyah 

7. Rajab 

8. Sya'ban 

9. Ramadhan 

lO.Syawwal 

11. Dzulqa'dah 

12. Dzulhijjah 

Imam Abu Syamah 164 Rahimahullah (w. 665 H) 
mengatakan bahwa shalat raghaib itu baru muncul di 
tahun 480 H di Baitul Maqdis. 

Imam al-Ghazali rahimahullah (w. 505 H) seorang 
ulama besar yang bermadzhab Syafi'iy telah 


164 Imam Abu Syamah adalah salah satu gurunya Imam an- 
Nawawi yang pernah menjabat sebagai guru besar Darul 
Hadits al-Asyrafiyah di Damaskus. 



156 


menyebutkan sebuah hadits yang berkaitan dengan 
shalat raghaib. 


^ b J Uj>-i La . Jb 4_j i ^%-b* 1 ^ 4-Ui ^g-b^ AUl O^” 

o^Jup ( jutl 4^x*Jlj s.bb*Jl (j^j L»_j ^b ,£-1 f l y* 

6j» i jbSsJl Abbb AstSj 3 ij-b A^-b^JO (j\IxSj J3" (j-u 

ijJuf' (juli -U>-l ajjI j-& ^Jjsj obb jJ^Jl aLJ 3 obJjjl bjj 

l 5 ^ J-^ (*- 6 -^ Jj-b */* ay*^“ bbb^> j-a £3 b b <y» 

o y» { jyt^ b? Jj-bj b aJT ^jipj ^a*}/! ^gbi “b*-^- 

S^a Jjbij a^vIj ^ aSsj*^U.I t_jj 

*b>t«o ^ j^i\ cbt bJjt j*bl! L.P jjb4j ybbl c_Aj 

<Jb*o 3 (Jbs La JiLa Lg-jS (Jj-bj sl?^ 

(202 /1) ^»jl£ s-b?-i ^v2.a" b£b 3 4i>-L>- 


Dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beliau 
bersabda: Tidaklah seseorang puasa pada hari kamis 
pertama di bulan rajab kemudian shalat 12 rakaat 
antara maghrib dan isya' dikerjakan dengan 2 rakaat 
salam dan di setiap rakaat membaca surat al-Fatihah 
satu kali, surat al-Qadr tiga kali dan surat al-lkhlas 12 
kali, jika selesai kemudian bershakawat kepadaku 70 
kali dengan ucapan: "Allahumma solli ala 
muhammadininnabiyyil ummiyyi wa alaa alihi" 
kemudian sujud dan membaca: "subbuhun guddusun 
robbul alaa i kati warruuh" 70 kali, lalu bangun dan 
membaca robbighfir warham watajaawaz ammaa 
ta'lamu innakan antal a'azzul akromu 70 kali, lalu 



157 


sujud lagi membaca seperti yang tadi kemudian 
dalam keadaan sujud berdoa minta hajatnya maka 
dikabulkan. 165 


Imam al-Baihaqi rahimahullah (w. 458 H) juga 
meriwayatkan hadits yang hampir mirip dengan 
hadits di atas dalam kitabnya Syu'abul iman. 

3 I(Jli 4jl 4l)l ^ dP' 

PSjbkil dJlsj 4jL« CjLl^>- Lg-jS ^J^abtlJ 4_LJ 

djtSj J3” 3 1yL djtSjJ iycs- jutl L^a l 5 L^> j^a <y* Cjs^. 

3 J3” l? -L&LLi; 0 T 3 JI ^ c_->b3Jl 23la 

A&lj iA&l 4jj IA& 14&I iJjJL) f 

aSjI ^Ly2 LS^ LCOj-« 4jLa aSjI jAjCC^JJ (.ijA 3jL« 1 

oLj.i ^al l jA S-Li L« 4_^Al! tOjA 4jla jV-b^J <Ljlp 

3 j-^ 4 > 01 ^1 <43 os.Lpo aJoI ota L»JLy 5 

. «<Lyy2Jt_* 


Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata: 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
Pada bulan Rajab ada satu malam yang jika beramal 
shalih maka dicatat 100 tahun. Siapa yang shalat 12 
rakaat dan setiap rakaat membaca surat al-Fatihah 
dan surat al-Cluran serta duduk tasyahud di setiap 2 
rakaat dan kemudian mengucapkan salam di akhir 
lalu membaca: subhanallah wal hamdu lillah walaa 
ilaaha illallah wallahu akbar 100 kali j bershalawat 


165 Al-Ghazali, Ihya' Ulumiddiin, Bairut: Darul Ma'rifah, jilid 1 
hal. 202. 



158 


atas nabi 100 kali, dan berdoa untuk dirinya baik 
perkara dunia maupun akhirat dan berpuasa pagi 
harinya maka Allah akan kabulkan doanya kecuali 
doa untuk kemaksiatan. (HR. al-Baihaqi) 

Para ulama mengatakan bahwa hadits mengenai 
shalat 12 rakaat ini adalah hadits maudhu' atau 
hadits palsu. Diantara ulama yang mengatakannya 
adalah al-lmam al-Hafidz al-lraqi rahimahullah (w. 
806 H) seorang ulama yang bermadzhab syafiiy dan 
beliau yang mentakhrij hadits-hadits dalam kitab 
Ihya' Ulumiddiin. 

obbys (3 I (-* 806 o) ajjI J13 

U* 

j* J la (J (J jliLaSJl 

(240 :^) 

Shalat raghaib yang haditsnya disebutkan oleh Raziin 
dalam kitabnya adalah hadits maudhu alias palsu. 166 

Mayoritas ulama khususnya dalam madzhab 
syafi'iy mengatakan bahwa hukum shalat raghaib 
adalah bid'ah. Sementara Imam al-Ghazali termasuk 
ulama yang membolehkannya. 

Berikut ini kami paparkan aqwal atau pendapat 
para ulama ahli fiqih khususnya dalam madzhab 
Syafi'iy: 


166 Al-lraqi, Hamlul Asfaar Fii Takhriji Maa Fil Ihya' Minal 
Akhbar, Bairut: Daru Ibni Hazm, jilid 1 hal. 240. 



159 


Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
seorang ulama besar madzhab Syafi'iy menyebutkan 
sebagai berikut: 

(j yj Lyfij OjJlS' l JLC k 0*)by2jl 

O LjtZi ■_ 'o -p i 4 LJ c 6? (Jj I 4-LJ «• LiotJ Ij 

otlpjj 76*^ ■/» j' ObL/Ssj i4jtSj 4 jL« 
(*L*jj 4 ~L .^jJl ^jtp *—-i jIxS"" 65 i-^STb 

/4) .JJ^L k ~'b! i J ^ j^STLLl 

(56 

Shalat yang dikenal dengan nama raghaib yaitu 12 
rakaat antara maghrib dan isya' pada malam jum'at 
pertama di bulan rajab dan juga shalat malam nisfu 
sya'ban 100 rakaat kedua jenis shalat ini adalah 
bid'ah yang munkar dan buruk, langan terpedaya 
dengan penyebutannya dalam kitab Clutul Clulub dan 
kitab Ihya' Ulumiddiin. langan percaya dengan 
haditnya sebab semuanya hadits bathil/palsu. 167 

Imam Ibnu Hajar al-Haitami rahimahullah (w. 974 
H) seorang ulama yang bermadzhab syafi'iy juga 
mengatakan yang sama. 

4_pJj ■_ A •/* ’J k_ ^LJ ’di ''j 

(239 /2) 1 ci 


167 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 4 hal. 56. 



160 


Shalat yang dikenal dengan nama shalat raghaib dan 
shalat nisfu sya'ban adalah bld'ah yang buruk. 
Hadltsnya palsu. 168 

Imam asy-Syirbini rahimahullah (w. 677 H) 
seorang ulama besar dalam madzhab Syafi'iy juga 
menyebutkan yang sama. 

ijjLS- lx2> < £jJl Cx*3 l? (JtS 

i_,a«/g j aJlJ (Jjl aLJ ,jv 

(jbw a3j*a (Jl ^ jPv Nj 2jiffj 4 jU 

(459 /1) 

Imam an-Nawawi berkata dalam al-Majmu': 
Termasuk bld'ah yang tercela adalah shalat raghaib 
yaitu 12 rakaat antara maghrib dan isya' pada 
malam jum'at pertama di bulan raja b dan juga shalat 
malam nisfu sya'ban 100 rakaat, langan terpedaya 
dengan penyebutannya. 169 

Imam ar-Ramli rahimahullah (w. 1004 H) seorang 
ulama besar madzhab Syafi'iy juga menyebutkan hal 
yang sama. 

‘P j 4lJj ^"^0 Cj* (Jjl 4,_ f\ 

(3 (3 aJIj Uij L a^ i )i>i O0- 4 J- 4 U_« 


168 Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj Fii Syarhil Minhaj, 
Bairut: Darul Fikri, jilid 2 hal. 239. 

169 Asy-Syirbini, Mughnil Muhtaj llaa Ma'rifati Ma'ani Alfadzi 
al-Minhaj, Bairut: Darul Kutub al-llmiyah, jilid 1 hal. 459. 



161 


Jl g\s£\ AjU jl (j\j Jy tLkjlSsO 

(124 /2) ^ 

Shalat raghaib pada malam jum'at pertama di bulan 
rajab dan juga shalat malam nisfu sya'ban adalah 
bld'ah yang buruk , tercela dan hadltsnya palsu. 
Sungguh Imam an-Nawawi telah menjelaskannya 
dalam al-Majmu'. Tidak ada perbedaan mengenai 
hukumnya baik secara berjamaah atau sendirian. 170 

Syaikh Abu Bakr AL-Bakri ad-Dimyati 
rahimahullah (w. 1310 H) seorang ulama besar 
madzhab Syafi'iy juga menyebutkan hal yang sama. 

Lglpli ^rb <L«Ali (3 J15 

AxSj ijJue- lx2>' i,_obbys ;Lg_Lpli ^1 p 

ObutZi ■ _ Sl -,/gi 4 jLJ . 1 (Jjl 4-LJ yJs.l2U*Ji 

yUP O'-y -°J y* 4jt^ J >-' obbySj t4jiSj 4 jL« 

£-p' 0*}by2j . I g Qg ; ji $.' 0? 3 

b>( 0*}LySj .^SA j' UOt*Sj 

jyU ^3 ^1 p jjJlk)' AjIpJ yr yUJ 

(312 /1) 

Pengarang kitab Irsyadul Ibaad mengatakan bahwa 
termasuk bid'ah tercela yang pelakunya berdosa dan 
pemimpin wajib mencegahnya adalah shalat raghaib 


0 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: 
Darul Fikri, jilid 2 hal. 124. 



162 


12 rakaat antara maghrib dan isya' pada malam 
jumat pertama di bulan rajab, shalat nisfu sya'ban 
100 rakaat , shalat hari jumat terakhir di bulan 
ramadhan dengan niat menggadha' shalat 5 waktu 
yang terlewatkan, shalat hari asyura 4 rakaat atau 
lebih dan shalat mingguan. Semua ini haditsnya 
palsu maka jangan terkecoh dengan orang yang 
menyebutkannya. 171 

Adapun ulama yang menganjurkan untuk 
mengerjakan shalat raghaib adalah Imam al-Ghazali 
rahimahullah (w. 505 H). Di dalam kitab Ihya' 
Ulumiddin beliau mengatakan shalat raghaib 
hukumnya mustahab. 172 

/ 1 ) 

(203 

Imam al-Ghazali berkata: Shalat raghaib hukumna 
mustahab. Kami sebutkan shalat ini dalam bagian ini 
sebab shalat tersebut dilakukan berulang-ulang 
setiap tahunnya. 173 


171 Abu Bakr al-Bakri ad-Dimyati, l'anatu ath-Thalibin Ala Ha11i 
Alfaadzi Fathil Mu'iin, Bairut: Darul Fikr, jilid 1 hal. 312. 

172 al-Ghazali, Ihya' Ulumiddiin, Bairut: Darul Ma'rifah, jilid 1 
hal. 203. 

173 al-Ghazali, Ihya' Ulumiddiin, Bairut: Darul Ma'rifah, jilid 1 
hal. 203. 



163 


Kesimpulannya adalah shalat raghaib ada yang 
mengatakan bid'ah munkarah dan ini adalah 
pendapat jumhur ulama. Ada juga yng 
membolehkannya dan ini adalah pendapat imam al- 
Ghazali. 

Ada solusi dari Syaikh asy-Syibromalisi agar shalat 
ini sah. Yaitu diniatkan saja shalat mutlaq. Wallahu 
a'lam. 

Lg-bts 0° alp LgjjlA 

O j ■ i ^ ^ ^ A- ^LflXpi 

/2) 4jU iLib- .ObUaJi 1 al^S”” b-ut/o 

(124 

Perkotaan bid'ah yang buruk mengenai shalat 
raghaib tetapi shalatnya sah. Sebab tujuan 
pelarangannya adalah karena perkara luar bukan inti 
shalatnya yaitu menganggap pengkhususan 
kesunnahannya di waktu tersebut. Jika diniati shalat 
raghaib maka shalatnya batal atau tidak sah. 174 

19. Shalat Sunnah Nisfu Sya'ban 

Shalat Nisfu Sya'ban adalah shalat sunnah 100 
rakaat yang dikerjakan secara khusus pada malam 
nisfu sya'ban. 


174 al-Ghazali, Ihya' Ulumiddiin, Bairut: Darul Ma'rifah, jilid 1 
hal. 203. 



164 


Bulan Sya'ban adalah bulan yang ke delapan dari 
kalender hijriyah. Bulan ini memiliki satu malam yang 
sangat istimewa yaitu malam nisfu sya'ban yang 
bertepatan pada malam yang ke 15. 175 

1. Muharram 

2. Safar 

3. Rabiul Awwal 

4. Rabiul ats-Tsani 

5. Jumada al-Uula 

6. Jumada ats-Tsaniyah 

7. Rajab 

8 . Sya'ban 

9. Ramadhan 

lO.Syawwal 

11. Dzulqa'dah 

12. Dzulhijjah 

Mayoritas ulama 4 madzhab sepakat mengenai 
keutamaan malam nisfu sya'ban. Bahkan Syaikh al- 
Utsaimin rahimahullah (w. 1421 H) juga mengatakan 
bahwa malam nisfu sya'ban memiliki keutamaan 
yang khusus. 

y» aJLJ IJla (Jlii 

^LJjJU y» l-ALJI y »j . Lg-Ui* (3 


175 al-Ghazali, Ihya' Ulumiddiin, Bairut: Darul Ma'rifah, jilid 1 
hal. 203. 



165 


(3 O -4 j- 4 «.U-UJl 

jl j^-bdl ^Jjkl j- 4 Jy^ *ulp j^^ ■ Ws^ oJ5^(jJt i«joiL>-*y I 

/7) Jj'-oj .44^i: Jp f*j £*t 

(205 

Mengenai malam nisfu sya'ban banyak hadits yang 
meriwayatkan tentang keutamaannya. Sebagian 
ulama salaf ada mengkhususkan shalat, sebagian 
ulama salaf juga ada yang mengingkarinya dan 
mendhaifkan haditsnya. Akan tetapi mayoritas 
ulama sepakat atas keutamaan malam nisfu 
sya'ban. 176 

Di bawah ini ada beberapa keutamaan malam 
nisfu sya'ban yang disebutkan oleh para ulama salaf. 
Diantara keutamaan malam nisfu sya'ban adalah 
sebagai berikut: 

1. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT kecuali 
orang musyrik & orang yang bermusuhan. 

2. Doanya mustajab, hajatnya dikabulkan oleh 
Allah SWT. 

Al-lmam Ibnu Majah rahimahullah (w. 273 H) 
meriwayatkan sebuah hadits shahih/hasan 177 : 

: JlS ^ Cf*' l^A 4 (J>j Cf*' 


176 al-Utsaimin, Majmu' Fatawa wa Rasail al-Utsaimin, Riyadh: 
Darul Qasim, jilid 7 hal. 205. 

177 Syaikh al-AIbani rahimahullah mengatakan dalam kitab 
silsillah al-Ahadits as-Shahihah bahwa hadits ini adalah hadits 
shahih. 



166 


4jLL>- JAiUi ujUjtZi jy> ‘_ a./s'.\\ «U.J (Jj Ajjl Ol 

.4^-1« jjl oljj jl iijAiJ 

Artinya: Dari Abu Musa ai-Asy'ary Radhiyallahu 
Anhu, dari Rasulullah shalallahu alaihi wasallam 
beliau bersabda: Sesungguhnya Allah SWT pada 
malam Nlsfu Sya'ban memperhatikan seluruh 
makhluknya dan mengampuni seluruh makhluknya 
kecuali orang musyrik & orang yang bermusuhan. 
(HR. Ibnu Majah) 

Al-lmam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
seorang ulama besar dalam madzhab syafiiy menukil 
sebuah perkataan dari sang Imam Syafi'iy 
rahimahullah (w. 204 H). 

d? <• _s.LpjJ( oj J UI 4jl UiLj d? JlS 

d? 4.LJ Jjij jUail 4dJ d? (Jbd 

(5/ 42) . 0 UjtZi (_ a .,/3 d I adJj o»>-j 

Artinya: Imam Syafi'iy mengatakan dalam kitab al- 
Umm: Telah sampai kepada kami bahwa doa itu 
mustajab pada 5 malam, malam Jumat , malam Idhul 
Adha, malam Idhul Fitri, malam pertama bulan Rajab 
dan malam Nisfu Sya'ban. 178 


178 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 5 hal. 42. 



167 


Mengenai shalat nisfu sya'ban 100 rakaat Imam 
Abu Syamah 179 Rahimahulloh (w. 665 H) mengatakan 
bahwa shalat nisfu sya'ban itu baru muncul di tahun 
448 H di Baitul Maqdis. 

Imam al-Ghazali rahimahullah (w. 505 H) seorang 
ulama besar yang bermadzhab Syafi'iy telah 
menyebutkan sebuah hadits yang berkaitan dengan 
shalat nisfu sya'ban. 

jJcp aJULs obbys Lalj IajoI J15 

Jjt) (j ■Cjtfj . AjtSj 2jLa i./3i 

s.bi Ojj . 6y» 6 W>-l aJOI yS& 4ALsJ| 
aJOI fi 0 jA 4jLa 4^-LaJl Jjtj 4*.Sj (3 Ij-Sj UObiSj 

./a ll o4j& Oj I 1 4!«^- (3 lSjj* 14?4 

. 4f-bi^- L/SsjlyS LCjj j4*4 sbbyS Uj^OJ 

(203 /1) ^aJi fJ lp 

Adapun shalat nisfu sya'ban adalah pada malam ke 
15 sebanyak 100 rakaat. Dikerjakan 2 rakaat salam 
dan setiap rakaat membaca al-Fatihah lalu surat al¬ 
ih kias 11 kali. Atau jika mau shalat saja 10 rakaat di 
setiap rakaat membaca al-fatihah lalu surat al-lkhlas 
100 kali. Hal semacam ini telah diriwayatkan oleh 
para ulama salaf dengan nama shalatul khair. 


179 Imam Abu Syamah adalah salah satu gurunya Imam an- 
Nawawi yang pernah menjabat sebagai guru besar Darul 
Hadits al-Asyrafiyah di Damaskus. 




168 


Mereka berkumpul dan melakukannya secara 
berjamaah. 180 

Imam al-Ghazali rahimahullah juga mengatakan 
bahwa siapa yang mengerjakan shalat ini maka dia 
akan mendapatkan 70 kali perhatian dari Allah SWT. 
Setiap perhatian ada 70 hajat yang bisa dikabulkan. 
Paling rendah adalah sebuah ampunan. 181 

Mayoritas ulama khususnya dalam madzhab 
syafi'iy mengatakan bahwa hukum shalat nisfu 
sya'ban 100 rakaat adalah bid'ah. Sementara Imam 
al-Ghazali mengatakan hukumnya sunnah. 

Berikut ini kami paparkan aqwal atau pendapat 
para ulama ahli fiqih khususnya dalam madzhab 
Syafi'iy: 

Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
seorang ulama besar madzhab Syafi'iy menyebutkan 
sebagai berikut: 

iJpis- 4. Jlp^Sl 

O GstZi ■_ 'a -,/3 'l aLJ j L J>-j 65 (JJ I aJlJ g. l2U*J Ij ^stLl 

jpu 'j J OGc-Uj pb*^ ./J Jl pblssj c4jtSj 2jLa 

>^jj_^~b 'j j ^jJLp j$ i 65 

/4) .JJ^b Ai-ii JS"" Oli ,U_^a jjSJlJ.1 


180 Al-Ghazali, Ihya' Ulumiddiin, Bairut: Darul Ma'rifah, jilid 1 
hal. 203. 

181 Al-Ghazali, Ihya' Ulumiddiin, Bairut: Darul Ma'rifah, jilid 1 
hal. 203. 


169 


(56 

Shalat yang dikenal dengan nama raghaib yaitu 12 
rakaat antara maghrib dan isya' pada malam jum'at 
pertama di bulan rajab dan juga shalat malam nisfu 
sya'ban 100 rakaat kedua jenis shalat ini adalah 
bid'ah yang munkar dan buruk, langan terpedaya 
dengan penyebutannya dalam kitab Qutul Clulub dan 
kitab Ihya' Ulumiddiin. langan percaya dengan 
haditnya sebab semuanya hadits bathil/palsu. 182 

Imam Ibnu Hajar al-Haitami rahimahullah (w. 974 
H) seorang ulama yang bermadzhab syafi'iy juga 
mengatakan yang sama. 

a j J i, _4jLJ ./3 Ija 

(239 /2) <3 

Shalat yang dikenal dengan nama shalat raghaib dan 
shalat nisfu sya'ban adalah bid'ah yang buruk. 
Haditsnya palsu. 183 

Imam asy-Syirbini rahimahullah (w. 677 H) 
seorang ulama besar dalam madzhab Syafi'iy juga 
menyebutkan yang sama. 

SjtSj 3lx2> t_obbyS 3*4^4jj.1 £jjl I (Jj Jli 

ObjtZi ■ _ a -,/ai 4 jLJ Cl(Jjl aLJ (j-u 


182 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 4 hal. 56. 

183 Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj Fii Syarhil Minhaj, 
Bairut: Darul Fikri, jilid 2 hal. 239. 



170 


(jbw 3iyt« (Jl ^1x^1 (j** jjr j^) Nj djtS^ ajU 

(459 /1) 

Imam an-Nawawi berkata dalam al-Majmu': 
Termasuk bld'ah yang tercela adalah shalat raghalb 
yaitu 12 rakaat antara maghrlb dan Isya' pada 
malam jum'at pertama di bulan raja b dan juga shalat 
malam nisfu sya'ban 100 rakaat, langan terpedaya 
dengan penyebutannya. 184 

Imam ar-Ramli rahimahullah (w. 1004 H) seorang 
ulama besar madzhab Syafi'iy juga menyebutkan hal 
yang sama. 

Otlf-Uj ObjtZi ■_ a -,/3 'l aJlJj (Jjl 4._obbySj 

(3 (3 Aij b »-4 J ObSaj.* j_a 

jl Apba^- (jyj tb&jlSsA 

(124 /2) ^ 

Shalat raghaib pada malam jum'at pertama di bulan 
rajab dan juga shalat malam nisfu sya'ban adalah 
bid'ah yang buruk , tercela dan haditsnya palsu. 
Sungguh Imam an-Nawawi telah menjelaskannya 
dalam al-Majmu'. Tidak ada perbedaan mengenai 
hukumnya baik secara berjamaah atau sendirian. 185 


184 Asy-Syirbini, Mughnil Muhtaj llaa Ma'rifati Ma'ani Alfadzi 
al-Minhaj, Bairut: Darul Kutub al-llmiyah, jilid 1 hal. 459. 

185 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: 
Darul Fikri, jilid 2 hal. 124. 



171 


Syaikh Abu Bakr AL-Bakri ad-Dimyati 
rahimahullah (w. 1310 H) pengarang kitab l'anatu at- 
Thalibin seorang ulama besar madzhab Syafi'iy juga 
menyebutkan hal yang sama. 

Lglpli U y *Ali uL*Jl d? J15 

AaSj ijJue- UU 4, _.JIp^JI obbys ibglpli jaS I S'lj s- 

i_i »0j aJlJ obbysj .ty* (Jjl aLJ ys.LU*Jl yu 

A^j iA*Sj yAP Ql./3 -aj ya Ast^t" j>- I 0*}bySj cA*Sj AjU 

£yl S.ly_Zilp 0*^by5j j g -/3 t ^Ol 1 " -I Ij 1 . /S i i r 1 ./3 3 

t 4 _LLs V_) “AS-yCpy^i LgAoU-l lal 0*}bySj ' \ ji UIaUSj 

y*U ^3 Jj«- ^1p yJlkJl AjlPl .U^o yr yjJ 

(312 /1) 

Pengarang kitab Irsyadul Ibaad mengatakan bahwa 
termasuk bid'ah tercela yang pelakunya berdosa dan 
pemimpin wajib mencegahnya adalah shalat raghaib 
12 rakaat antara maghrib dan isya' pada malam 
jumat pertama di bulan rajab, shalat nisfu sya'ban 
100 rakaat , shalat hari jumat terakhir di bulan 
ramadhan dengan niat menggadha' shalat 5 waktu 
yang terlewatkan, shalat hari asyura 4 rakaat atau 
lebih dan shalat mingguan. Semua ini haditsnya 
palsu maka jangan terkecoh dengan orang yang 
menyebutkannya. 186 


186 Abu Bakr al-Bakri ad-Dimyati, l'anatu ath-Thalibin Ala Ha11i 
Alfaadzi Fathil Mu'iin, Bairut: Darul Fikr, jilid 1 hal. 312. 



172 


Adapun ulama yang menganjurkan untuk 
mengerjakan shalat nisfu sya'ban adalah Imam al- 
Ghazali rahimahullah (w. 505 H). Di dalam kitab Ihya' 
Ulumiddin beliau mengatakan shalat nisfu sya'ban 
termasuk shalat yang hukumnya sunnah. 187 

. J ba UsJUJt IaJ)! 

o 

(200 / 1 ) ^ 

Imam al-Ghazali berkata: Bagian shalat sunnah yang 
ketiga yaitu shalat sunnah yang terulang tiap 
tahunnya. Ada 4 jenis yaitu shalat ied, tarawih , shalat 
raghaib dan shalat nisfu sya'ban. 188 

Kesimpulannya adalah shalat nisfu sya'ban ada 
yang mengatakan bid'ah munkarah dan ini adalah 
pendapat jumhur ulama syafi'iyah. Ada juga yng 
membolehkannya dan ini adalah pendapat imam al- 
Ghazali. 

Ada solusi juga dari Syaikh asy-Syibromalisi agar 
shalat ini sah. Yaitu diniatkan saja shalat mutlaq. 
Bahkan ulama lain mengatakan jika diniatkan shalat 
mutlaq maka hal ini tidak apa apa. 189 Wallahu a'lam. 


187 al-Ghazali, Ihya' Ulumiddiin, Bairut: Darul Ma'rifah, jilid 1 
hal. 200. 

188 al-Ghazali, Ihya' Ulumiddiin, Bairut: Darul Ma'rifah, jilid 1 
hal. 200. 

189 Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj Fii Syarhil Minhaj, 
Bairut: Darul Fikri, jilid 2 hal. 238. 



173 


il l aSw aJl* dJJi (Jttf>x**S JLpJj 

*tJl Lg_bt9 iS^ji L* j-kj . ^jt>- j- 4 *^ ajlp JjjJ l^t Lgjolp 
Lf> ^o j ^ ^ ^ ^ A- ^LaxpI 0*5^1 Iu»a 

oJJjj i~-ilj 1. /n 11 oj_& ^./j'i <3^1o-ii <_Jli^Jl aj^S' 

.AL^Jl (J5 ti ijj ol yS' ^jJl duLuJl 

(124 /2) ^1 2jU J* kJib- 

Perkataan bid'ah yang buruk mengenai shalat 
raghaib dan nisfu sya'ban tetapi shalatnya sah. 
Sebab tujuan pelarangannya adalah karena perkara 
luar bukan inti shalatnya yaitu menganggap 
pengkhususan kesunnahannya di waktu tersebut. 
Jika diniati shalat raghaib maka shalatnya batal atau 
tidak sah. Dan juga tidak sah dengan niat nisfu 
sya'ban seperti yang dilakukan orang-orang sufi 
sebab tidak ada dalil kesunnahannya. 190 

Bahkan imam Ibnu Taimiyah rahimahullah (w. 
728 H) mengatakan bahwa jika ada orang yang shalat 
sunnah sendirian pada malam nisfu sya'ban maka ini 
sesuatu yang bagus dan jangan diingkari. 191 Tapi 
jangan menentukan jumlah rakaat secara khusus 
atau dilakukan secara berjamaah. 


190 al-Ghazali, Ihya' Ulumiddiin, Bairut: Darul Ma'rifah, jilid 1 
hal. 203. 

191 Ibnu Taimiyah, Majmu' al-Fatawa, Madinah: Majma' Malik 
Fahd, jilid 23 hal. 132. 



174 


aJJ OU"->*yi 131 IajoI a^»_J ^y} ^bU» , *3h Jli 

y» i_illjia jJjuSJ OIT U5" 4_ysU- ApU^- (J5 ji o4^>-J I a.,/a:il 


.OjJJLo obby 5 ^1 p Jj>-U*J»l (3 UI j i^jlUUI 

.UjU aSj! jJ& !s 3-Sl Of.\jjaj A*Sj 4 jU ^1p ^U-U“*^^" 

.(*ip' <dllj .uu*yi y» * 4^-jj 

(131 /23) 


Jika seseorang shalat sendirian pada malam nisfu 
sya'ban atau shalat berjamaah seperti yang 
dilakukan beberapa ulama salaf maka ini bagus. 
Namun berkumpul di masjid dengan shalat tertentu 
rakaatnya sepetti 100 rakaat dengan membaca surat 
al-lkhlas 1000 kali maka ini bid'ah. Tidak ada satu pun 
ulama yang mensunnahkannya. 192 


Barangkali hal ini dilakukan sesuai apa yang 
disampaikan oleh Al-lmam Ibnu Majah rahimahullah 
(w. 273 H) mengenai hadits anjuran mendirikan 
malam nisfu sya'ban dengan ibadah. 


U j Alt p JLp &\ (jjNj J\j :JU t-JUs y ^1p yk 

c j ya a .,/3 -ll aLJ aUU”" 131 
y» iJjJLU clUjJl t-PjyJ L^jJ (JjU Aill Oli 

Ml cAlilpli *yi cAijjli *yi (.aJ yfk-\j J, 


192 Ibnu Taimiyah, Majmu' al-Fatawa, Madinah: Majma' Malik 
Fahd, jilid 23 hal. 131. 



175 


,4^-L» oljj aUsj ^5- lii” 

Artinya: Dari Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu, 
bahwa Rasulullah sh a la lla h u ala ih i wasallam 
bersabda: "Jika datang malam nlsfu sya'ban maka 
dirikanlah malam itu, puasalah pada siang harinya. 
Sesungguhnya Allah SWT turun sejak waktu maghrib 
dan berfirman: "siapa yang minta ampun maka aku 
ampuni, siapa ya g minta rizki maka akan aku beri, 
siapa yang sedang sakit maka akan aku sembuhkan, 
d II. Hal ini berlaku sampai menjelang fajar". (H R. Ibnu 
Majah) 

20. Shalat Sunnah Sebelum Akad Nikah 

Bagi yang hendak menikah dan hendak 
melaksanakan proses akad nikah disunnahkan 
terlebih dahulu untuk mengerjakan shalat sunnah 
sebelum akad nikah di mulai. 

Kesunnahan mengerjakan shalat sunnah sebelum 
akad ini hanya dianjurkan bagi mempelai pria dan 
wali dari mempelai wanita saja. Maka calon 
mempelai wanita dan wali dari mempelai pria tidak 
perlu melakukan shalat sunnah ini. 

Jika memungkinkan shalat sunnah 2 rakaat ini 
dikerjakan terlebih dahulu di rumah sebelum 
berangkat ke tempat akad nikah. Bahkan kalo bisa 
dilakukan di tempat akad nikah sebelum akad 
dimulai. 193 


193 As-Syibromalisi ; Hasyiah as-Syibromalisi ; Bairut: Darul 
Fikri, jilid 2 hal. 122. 



176 


Imam Abdul Hamiid asy-Syarwani rahimahullah 
(w. 1301 H) seorang ulama yang bermadzhab syafi'iy 
ketika mengomentari kitab Tuhfatul Muhtaj karya 
imam Ibnu Hajar al-Haitami beliau mengatakan: 

oJJl 01 0-4 ^ _oJl (JkS 

01 1 0*0 Ojo J_4*l! 

^4^*' J .aJsUj JJ jlOJi 

(238 / 2 ) 

Syaikh asy-Syarwani berkata: disunnahkan shalat 2 
rakaat sebelum akad nikah. Sebaiknya yang 
melakukannya adalah mempelai pria dan wali dari 
mempelai perempuan. Dan sebaiknya shalat sunnah 
tersebut dilakukan sebelum akad nikah di tempat 
akad itu juga. 194 


Imam ar-Ramli rahimahullah (w. 1004 H) seorang 
ulama besar madzhab Syafi'iy juga menyebutkan hal 
yang sama sebagai berikut: 


LolSj dyj: 6j& _-v oil^l U-lp 0tx*SjJ 4 pL»_ 4-I *ui \_ 'S lOj 

uJLp ■ Lg_g->-j L»-4 bb-4X_ A*jj • • • • Jjj 

(122 /2) ^1*^1 «bus 

Diantara shalat sunnah yang tidak dianjurkan untuk 
berjamaah adalah shalat 2 rakaat ketika hendak 
pergi dan datang dari safar. Begitu juga shalat 2 


194 Asy-Syarwani, Hasyiah 'Ala Tuhfatil Muhtaj Fii Syarhil 
Minhaj, Bairut: Darul Fikri, jilid 2 hal. 238. 



177 


rakaat ketika keluar dari ka'bah dengan 
menghadapkan wajahnya ke arah ka'bah. Begitu 
juga 2 rakaat sebelum akad nikah. 195 

21. Shalat Sunnah Zafaaf 

Disunnahkan untuk melakukan shalat sunnah 2 
rakaat terlebih dahulu bagi pengantin baru pada 
malam pertama sebelum mereka melakukan jimah 
Shalat ini disebut dengan shalat sunnah zafaaf 196 

Imam Zakariya al-Anshari rahimahullah (w. 926 
H) seorang ulama besar madzhab Syafi'iy 
mengatakan sebagai berikut: 

jl JJi j uuijj JJip ISI 

(206 /1) oJikJi ^ 

Jika seseorang telah melakukan akad nikah dengan 
seorang wanita dan sudah kumpul bersama 
disunnahkan bagi keduanya untuk shalat 2 rakaat 
sebelum jima'. Hal ini juga disebutkan oleh Ibnul 
Imaad. 197 

Imam ar-Ramli rahimahullah (w. 1004 H) seorang 
ulama besar madzhab Syafi'iy juga menyebutkan hal 
yang sama sebagai berikut: 


195 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: 
Darul Fikri, jilid 2 hal. 122. 

196 Nawawi, Nihayatu az-Zain, Bairut: Darul Fikri, hal. 105. 

197 Zakariya al-Anshari, Asnal Mathalib Fii Syarhi Raudhitthalib, 
Bairut: Darul Kitab al-lslami, jilid 1 hal. 206. 



178 


Jj JjU .l V2j 1 tl ObU-L)J ( Jl^ 5 ol^»l <yjj OJj ^ji«J 

(122 / 2 ) 

Bagi laki-laki yang baru menikah disunnahkan 
baginya untuk shalat 2 rakaat sebelum jima'. Begitu 
juga istrinya. 198 


Syaikh Bin Baaz rahimahullah (w. 1420 H) juga 
mengatakan hal yang sama dalam kitabnya Fatawa 
Nur Alaa ad-Darbi: 


.^Lp ~LlP i'tNp 4jL>t-v 2.il (Sjji 

oti 0*)by2jl <uip -P LyfiJ I jjb (J? p-lpl l^LJ (Jjl 

4Xo 4_ai^j l)i ‘bj Lp.5j ^Lys lil <, ( _r“b di-li ( Jl*£ 

jjj c4-b« £-y>- X? t - AJOl f.Li jj \X$2 ijp- bg-Loj 

yp— ^1»P 01 dUl usd-v^ 

^•^p 0>t^>t^5 liiJj>- IJla d? JLpI M tt—Ibjfc J5" 

jjj .^uulj ljjk (3 0*)by2jl 4 J-P 4&I (J 

(96 /21) ojAh JU- 


Diriwayatkan dari sebagian sahabat mengenai shalat 
2 rakaat ketika hendak dukhul malam pertama 
pernikahan. Saya tidak menemukan nas dari Nabi 
'alahis shalaj^tu wassalam mengenai hal itu tapi 
tidak apa apa jika dilakukan. Jika seorang laki-laki 


8 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: 
Darul Fikri, jilid 2 hal. 122. 



179 


shalat 2 rakaat lalu berdoa agar mereka 
dikumpulkan dalam kebalkan maka ini sesuatu yang 
bagus insyaAllah dan tidak apa apa. Begitu juga jika 
istrinya shalat 2 rakaat dan berdoa agar mereka 
dikumpulkan dalam kebaikan dan petunjuk maka 
semuanya bagus. Hanya saja saya tidak menemukan 
hadits shahih dari nabi shallallahu alaihi wasallam. 
Masalah ini adalah perkara yang luas. 199 

Sebagian ulama mengatakan bahwa shalat 
sunnah zafaaf ini berdasarkan hadits shahih 200 yang 
diriwayatkan oleh Imam Abdurrazzaq dan Imam at- 
Tabrani di bawah ini: 

tAill -Lp J,! ja Jj>-j «.U- : Jl5 jh (j* 
IaS)I jLai 01 As t. <LjL>- 

Ji^-1 L» 0^5yJ tOLla^OJl J* OjyjJl Ojj C4&I J* Oj» 

j^JUl :Jij «<jyjOTJ La^ai L^Op cJb>o lili caJ aSjI 

‘y- 4 s^ 4 yHjj' s^' ‘4 44j 4 (i 44 

. «JJJ*- (J} ousy lil Lyo <Jy!j (Jl La LlLo ja-g-bl 

(3 4 g; t/s s (3 Jjljjh ®'jj 

Dari Abu Wail radhiyallahu anhu, datang seorang 
laki-laki menghadap Abdullah bin Mas'ud dan 
berkata: Aku telah menikahi seorang jariyah yang 
masih perawan, saya khawatir dia membenciku. 


199 Ibnu Baaz, Fatawa Nur Alla ad-Darbi, Riyadh: Darul Qasim, 
jilid 21 hal. 96. 

200 Syaikh al-AIbani mengatakan hadits ini shahih dalam kitab 
Aadabu az-Zafaaf halaman 96. 




180 


Maka Ibnu Mas'ud berkata: Sesungguhnya 
kelembutan dari Allah, dan kebencian dari syaitan 
untuk membenci apa yang dihalalkan Allah. Jika 
engkau mendatangi istrimu maka perintahkanlah dia 
shalat dibelakangmu 2 rakaat. Lalu berdoalah 
"Allahumma barik lii fii ahliy, wabaarik lahum fiiy, 
Allahummarzugni minhum warzughum minniy , 
Allahummajma' bainanaa maa jama'ta ilaa khairin, 
wafarrig bainanaa idza farrogta ilaa khairin". (HR. 
Abdurrazzaq & at-Tabrani) 

22. Shalat Sunnah Safar 

Shalat sunnah safar adalah shalat sunnah yang 
dikerjakan ketika hendak pergi perjalanan jauh. 
Bahkan ketika sampai tujuan juga disunnahkan untuk 
shalat 2 rakaat. 

Begitu juga ketika pulang dari safar disunnahkan 
shalat 2 rakaat sebelum sampai rumah mampir 
terlebih dahulu ke masjid atau musolla terdekat 
untuk melaksanakan shalat sunnah safar. 

Imam Ibnu Hajar al-Haitami rahimahullah (w. 974 
H) seorang ulama yang bermadzhab syafi'iy 
mengatakan sebagai berikut: 

J O Ajj . bhjtSj ( j_*«j 'J 

-*- 1 ^ I jjs J-lpj JIjj L»_lSj 

(238 /2) 

Diantara shalat sunnah yang ternasuk tidak 
dianjurkan untuk berjamaah adalah shalat isyraq, 
shalat ketika hendak safar , shalat ketika sampai 




181 


tujuan dan juga ketika datang dari safar namun yang 
ini shalat sunnahnya di masjid. 201 


Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
seorang ulama besar madzhab Syafi'iy menyebutkan 
bahwa shalat sunnah safar pernah dilakukan oleh 
Nabi shallallahu a la ih i wasallam: 


4_ajjjs (Jjl d? ‘Pl ol 

aS)I (J0^" J U <up aS)I dJJb» ,j-; 

ijyjtSj A>«. «J.U iJu j£ *» ^»Jjs lil *u1p a&I 

. 2Jl_~*d.l d? tSj l>tJI 4 j ^x>- ^ I ■ -■ l^x*J I o (jj 

(53 /4) 


Disunnahkan bagi yang baru datang dari safarnya 
untuk shalat 2 rakaat di masjid. Hal ini berdasarkan 
hadits Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu beliau 
berkata: "Nabi shallallahu alaihi wasallam jika baru 
datang dari safar beliau selalu mengawali ke masjid 
dulu dan shalat 2 rakaat". HR. al-Bukhari & Muslim. 
Dan Imam al-Bukhari menjadikan hadits ini sebagai 
hujjah shalat sunnah safar. 202 


Jadi yang hobinya sering safar atau pulang 
kampung maka sebaiknya lakukanlah shalat sunnah 
safar ini walaupun hanya sekali. 


201 Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj Fii Syarhil Minhaj, 
Bairut: Darul Fikri, jilid 2 hal. 238. 

202 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 4 hal. 53. 



182 


Setidaknya kita pernah mengamalkannya sebab 
Nabi sha Hallah u a la Ih i wasallam pernah 
melakukannya. 

Agar kita yang pernah melakukannya walaupun 
hanya sekali dicatat sebagai golongan orang-orang 
yang melakukannya. 

jJj 4j jl 3 3—'-“ y^ ^ 

Lc y\j ^ l a\.\sa jl .4 -LaI yA i jA 

(8 ,y) jlTiSll 

Ketahuilah, hendaklah bagi yang menemukan 
sebuah fadhoilul a'mal (anjuran Ibadah) agar segera 
menjalankannya walaupun hanya sekali saja. Hal ini 
agar supaya dia termasuk dalam golongan yang ahli 
melakukannya. Jangan sampai dia tinggalkan hal itu 
sama sekali. Lakukanlah semampunya. 203 

23. Shalat Sunnah Masuk/Keluar Rumah 

Disunnahkan bagi kita ketika hendak keluar 
rumah atau hendak masuk rumah untuk melakukan 
shalat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. 

Imam Zakariya al-Anshari rahimahullah (w. 926 
H) seorang ulama besar madzhab Syafi'iy 
mengatakan sebagai berikut: 

3 4JIS <J JIjAl y* J-Lf- 

(205 /1) J L-JUaii 


an-Nawawi, al-Adzkar, Bairut: Darul Fikr, hal. 8. 




183 


Disunnahkan shalat 2 rakaat ketika hendak keluar 
rumah dan ketika hendak masuk rumah. Hal ini 
disebutkan juga dalam kitab Ihya' Ulumiddiin. 204 


Imam Ibnu Hajar al-Haitami rahimahullah (w. 974 
H) seorang ulama yang bermadzhab syafi'iy juga 
mengatakan hal yang sama: 


j a. . 2 7 ObjiSj «tf-Lit- 

yJjJl U->r «.«J.L) (Jjj LiS^ ^Jj^C 

J .41/« c4Xo J-LPj -ULPj 

(238 /2) 


Diantara shalat sunnah yang ternasuk tidak 
dianjurkan untuk berjamaah adalah shalat isyrag, 
shalat ketika hendak safar , shalat ketika sampai 
tujuan dan juga ketika datang dari safar namun yang 
ini shalat sunnahnya di masjid. Disunnahkan juga 
shalat sunnah setelah vjudhu, setelah keluar dari 
hammam, ketika hendak dibunuh dan ketika masuk 
rumah serta keluar rumah. 205 


Para ulama mengatakan bahwa shalat sunnah 
ketika masuk atau keluar rumah ini berdasarkan 


204 Zakariya al-Anshari, Asnal Mathalib Fii Syarhi Raudhitthalib, 
Bairut: Darul Kitab al-lslami, jilid 1 hal. 205. 

205 Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj Fii Syarhil Minhaj, 
Bairut: Darul Fikri, jilid 2 hal. 238. 




184 


hadits hasan 206 yang diriwayatkan oleh Imam al- 
Bazzaar dan Imam al-Baihaqi di bawah ini: 

lil" :JlS JL-j <up o^a jp 

(jOlSj obby2Jl (J,l ^4 

. (jJbUcj» oJ->o lij,j 

. 0Lw ' ‘i.,-■*.h ^ ij ^ jjI 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi 
shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: Jika 
kalian hendak keluar rumah untuk shalat maka 
kerjakanlah shalat 2 rakaat , niscaya akan 
mencegahmu dari keluarnya keburukan. Dan jika 
kalian hendak masuk rumah maka shalatlah 2 
rakaat , niscaya akan mencegahmu dari masuknya 
keburukan. (HR. al-Bazzaar & al-Baihaqi) 

Jadi bagi yang sering keluar masuk rumah maka 
jagalah shalat sunnah yang satu ini. Setidaknya kita 
pernah mengamalkannya walau hanya sesekali saja. 

Agar kita yang pernah melakukannya walaupun 
hanya sekali dicatat sebagai golongan orang-orang 
yang melakukannya. 

jJj 4j jl (jL*_P*y! _ */3J (3 4-*-b i jk 4jl aJIpI 

Lc ^b LaJjjg^» jl . 4 -LaI OjA 

(8 ,^) &yii jlflSh 


206 Syaikh al-AIbani mengatakan hadits ini hasan dalam kitab 
Shahih al-Jami' halaman 149. 



185 


Ketahuilah, hendaklah bagi yang menemukan 
sebuah fadhoilul a'mal (anjuran Ibadah) agar segera 
menjalankannya walaupun hanya sekali saja. Hal ini 
agar supaya dia termasuk dalam golongan yang ahli 
melakukannya. Jangan sampai dia tinggalkan hal itu 
sama sekali. Lakukanlah semampunya. 207 

24. Shalat Setelah Keluar Dari Hammam 

Di zaman dahulu hammam adalah tempat untuk 
mandi yang khusus untuk tempat membersihkan 
tubuh saja. 208 Bukan kamar mandi yang ada wc nya. 

Namun untuk sekarang hamam sudah dilengkapi 
berbagai macam fungsi. Dalam bahasa kita hammam 
bisa disebut dengan kamar mandi atau toilet. 

Nah, ketika kita keluar dari kamar mandi atau 
toilet disunnahkan untuk mengerjakan shalat sunnah 
2 rakaat dan tentunya setelah berwudhu. 

Imam Ibnu Hajar al-Haitami rahimahullah (w. 974 
H) seorang ulama besar yang bermadzhab syafi'iy 
menyebutkan hal ini sebagai berikut: 

objtSj bfj 

Jjs-j jji _ i* J-lpj i _ Pii\ j\s- 

i 

(237 /2) J 


207 an-Nawawi, al-Adzkar, Bairut: Darul Fikr, hal. 8. 

208 Ibnu Mandzur, Lisanul Arab, Bairut: Daru Shadir, juz 12 
hal. 154. 



186 


Diantara shalat sunnah yang tidak dianjurkan 
berjamaah adalah shalatsunnah 2 rakaat isyraq atau 
shalat syuruq setelah waktu makruhnya hilang. 
Begitu juga shalat sunnah ketika hendak pergi atau 
datang dari safar , begitu juga shalat sunnah di 
masjid setelah pulang dari safar , shalat sunnah 
setelah wudhu dan juga shalat sunnah setelah keluar 
dari hammam. 209 

Para ulama mengatakan bahwa shalat sunnah 
ketika keluar dari hammam ini berdasarkan hadits 
yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi di bawah ini: 

. y» yj i-l jAjCU*>\j ijysSj £y>- f 

J fi'jj 

Dari Muhammad bin Abdullah al-Marwazi dia 
berkata: Dulu Ibnul Mubarak jika masuk hammam 
dan keluar dari hammam langsung shalat 2 rakaat. 
Lalu beristighfar sebab terlihat tubuhnya atau dia 
melihat tubuhnya. (HR. al-Baihaqi) 

Syaikh Nawawi al-Bantani rahimahullah (w. 1316 
H) menambahkan bahwa disunnahkan juga shalat 2 
rakaat setelah membersihkan semua bulu atau 
rambut yang ada di tubuh. 


209 Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj Fii Syarhil Minhaj, 
Bairut: Darul Fikri, jilid 2 hal. 239. 



187 


l_ JjLDJI Jlj JiLlD/l ^_jih jt-jgjtil OljlLll JfijL?- J-LP ObsDfjj 

(105 \j£>) JJjJ' ^jU .^Djl aJUM 

Disunnahkan 2 rakaat saat menghafal al-Cluran dan 
juga setelah mencabut bulu ketiak; mencukur bulu 
kumis; mencukur bulu kemaluan dan setelah 
mencukur rambut kepala. 210 

25. Shalat Sunnah Singgah Di Suatu Tempat 

Disunnahkan bagi seseorang yang mengunjungi 
suatu tempat yang baru saja dikunjungi untuk 
mengerjakan shalat 2 rakaat di tempat tersebut. 

Misalnya berkunjung ke suatu negara lain, kota 
lain atau desa lain yang belum pernah kita datangi. 
Ketika sampai di tempat tersebut kita dianjurkan 
untuk mengerjakan shalat sunnah 2 rakaat terlebih 
dahulu. 

Imam Zakariya al-Anshari rahlmahullah (w. 926 
H) seorang ulama besar madzhab Syafi'iy 
mengatakan sebagai berikut: 

'j 01 ( j_ ■bj _oJl j\jS" aSjI 'j I_ 'hf 

U yr i Jfij t bl —s-aj ^ ^4 

Jliai.1 wol l^a ^1 DI aJ 

(206 /1) cJUaJl 

Diantara shalat sunnah adalah jika masuk ke suatu 
tempat yang di situ Allah SWT tidak disembah seperti 


210 Nawawi, Nihayatuz Zain, Bairut: Darul Fikr, jilid 1 hal. 105. 



188 


negara kafir maka disunnahkan untuk jangan keluar 
sebelum shalat 2 rakaat. Begitu juga jika melewati 
suatu tempat yang belum pernah dia datangi 
disunnahkan juga shalat 2 rakaat disitu. 211 

Syaikh Nawawi al-Bantani rahimahullah (w. 1316 
H) juga mengatakan hal yang sama dalam kitabnya 
Nihayatu az-Zain. 

♦J' l \ l t 

.L^a Aill j. Jfif jl JaS ji Jfif (J -Upj 

(105 \ja) j*J\ ajU 

Disunnahkan shalat 2 rakaat saat sampai di suatu 
tempat yang belum pernah dikunjungi sama sekali j 
atau di tempat yang di situ Allah SWT tidak 
disembah. 212 

26. Shalat Sunnah Ketika Menghafal al-Quran 

Sungguh beruntung dan bahagia sekali bagi 
seseorang yang diberikan kemulian dan kemudahan 
oleh Allah SWT dalam menghafal al-Quran dan bisa 
menyelesaikan hafalannya. 

Nah, disunnahkan ketika menghafal 30 juz al- 
Quran untuk mengerjakan shalat sunnah 2 rakaat. 
Kesunnahan shalat sunnah ini dilakukan saat sedang 
menghafal atau saat selesai menghafal. Bahkan 


211 Zakariya al-Anshari, Asnal Mathalib Fii Syarhi Raudhitthalib, 
Bairut: Darul Kitab al-lslami, jilid 1 hal. 206. 


212 Nawawi, Nihayatuz Zain, Bairut: Darul Fikr, jilid 1 hal. 105. 



189 


disunnahkan juga ketika sudah pernah hafal namun 
lupa. 213 

Imam ar-Ramli rahimahullah (w. 1004 H) seorang 
ulama besar madzhab Syafi'iy mengatakan sebagai 
berikut: 

L»_LSj aJ ys, 6jA _^ apL«jM Aji 'j Lij 

. 1 ^ £ > -j U4 *>Ux A^jtSvJ I Jjuj .... (Jjj 

/2) 4> ^1*^1 <bU£ . OT^aJi b a> - J^pj c^tSCJl 

(122 

Diantara shalat sunnah yang tidak dianjurkan untuk 
berjamaah adalah shalat 2 rakaat ketika hendak 
pergi dan datang dari safar. Begitu juga shalat 2 
rakaat ketika keluar dari ka'bah dengan 
menghadapkan wajahnya ke arah ka'bah. Begitu 
juga 2 rakaat sebelum akad nikah dan juga ketika 
menghafal al-Quran 214 

27. Shalat Sunnah Zawwal 

Shalat sunnah zawwal adalah shalat sunnah 2 
rakaat atau 4 rakaat ketika matahari sudah 
tergelincir. Yaitu ketika sudah masuk waktu 
dzuhur. 215 


213 Asy-Syarwani, Hasyiah 'AlaTuhfatil Muhtaj Fii Syarhil 
Minhaj, Bairut: Darul Fikri, jilid 2 hal. 238. 

214 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: 
Darul Fikri, jilid 2 hal. 122. 

215 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: 

Darul Fikri, jilid 2 hal. 123. 



190 


Shalat zawwal ini bukan shalat sunnah qobliyah 
dzuhur. Jadi bagi yang memiliki waktu panjang maka 
sebaiknya niat shalat sunnah zawwal dahulu 2 atau 4 
rakaat. Lalu shalat sunnah qobliyah dzuhur 2 atau 4 
rakaat juga. 216 

Imam Ibnu Hajar al-Haitami rahimahullah (w. 974 
H) seorang ulama besar yang bermadzhab syafi'iy 
menyebutkan hal ini sebagai berikut: 

U-Lf-J L Jjj caJ >/2jl yd- 

(JljjJl 

4) (J .j^a. Jl ~o jvP 4 ^ap 

(237 /2) 

Diantara shalat sunnah yang tidak dianjurkan 
berjamaah adalah shalatsunnah 2 rakaat isyraq atau 
shalat syuruq setelah waktu makruhnya hilang. 
Begitu juga shalat sunnah ketika hendak pergi atau 
datang dari safar , begitu juga shalat sunnah di 
masjid setelah pulang dari safar , shalat sunnah 
setelah wudhu dan juga shalat sunnah setelah keluar 
dari hammam dan juga shalat sunnah zawwal 4 
rakaat. Dan shalat sunnah zawwal ini bukan shalat 
sunnah gobliyah dzuhur. 217 


216 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: 

Darul Fikri, jilid 2 hal. 123. 

217 Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj Fii Syarhil Minhaj, 
Bairut: Darul Fikri, jilid 2 hal. 237. 



191 


Syaikh as-Syibromalisi rahimahullah (w. 1087 H) 
seorang ulama besar madzhab Syafi'iy ketika 
mengomentari kitab Nihayatul Muhtaj karya Imam 
ar-Ramli beliau mengatakan sebagai berikut: 

' Jli 

JislJ-l Jli Jli . J2JI 41^ jd\ 
cr^ ■ijj^l (J LS i^ (_/2J 

^jU J^" oh ,_rJ c£' 

(123 /2) L5 *JUijuiJi iv-ib-j Jl 

Para ulama mengatakan ini adalah shalat sunnah 
zawwal. Shalat sunnah zawwal ini bukan shalat 
sunnah qobliyah dzuhur. al-Hafidz al-lraqi berkata: 
yang mensunnahkan shalat zawwal ini adalah Imam 
al-Ghazali dalam kitab Ihya' Ulumiddiin dengan 4 
rakaat tanpa dipisah yaitu langsung 4 rakaat dengan 
satu kali salam. 218 

Syaikh Nawawi al-Bantani rahimahullah (w. 1316 
H) menambahkan bahwa setiap kali selesai adzan 
juga disunnahkan untuk mengerjakan shalat 2 rakaat 
dengan niat shalat sunnah adzan. 

4jL£> .013*^1 013*^1 3*^1_y? 4A/«j 

(105 :^) Jtjjl 


218 As-Syibromalisi ; Hasyiah as-Syibromalisi ; Bairut: Darul 
Fikri, jilid 2 hal. 123. 



192 


Disunnahkan shalat setelah adzan. Yaitu shalat 2 
rakaat dengan niat shalat sunnah adzan. 219 

28. Shalat Sunnah Ihram 

Shalat sunnah ihram adalah shalat sunnah yang 
dikerjakan ketika hendak niat ihram haji atau niat 
ihram umrah. 

Jadi intinya shalat sunnah ihram adalah shalat 
sunnah 2 rakaat yang dikerjakan sebelum niat ihram 
haji atau umrah. 

Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
seorang ulama besar madzhab Syafi'iy menyebutkan 
sebagai berikut: 

j’ 4^-LaJi Jjt; 1 /v g lyL) U4 LSpp. ^Ly2j 

\ 1 aSj! Jij" j ^ Igj! U 

(130 '■ { J0 S ) (3 

Shalat 2 rakaat dengan niat shalat sunnah ihram. 
Pada rakaat pertama setelah al-Fatihah membaca 
surat al-Kafirun. Dan rakaat kedua setelah al-Fatihah 
membaca surat al-lkhlas. Jika sudah selesai shalat 
baru niat ihram. 220 

Dalil mengenai shalatsunnah ihram adalah hadits 
di bawah ini: 


219 Nawawi, Nihayatuz Zain, Bairut: Darul Fikr, jilid 1 hal. 105. 

220 an-Nawawi, al-ldhoh Fii Manasiki al-Hajji wa al-Umrah, 
Bairut: Darul Kutub al-llmiyah, jilid 1 hal. 130. 



193 


dJip M : J15 <up aSjI c_A kiU ^ j*s- ^ 

: Jlai C(jj oT sJJJl : Jji* jjALaJl 

o\jj .2^»^ (j o^p : Jlij tiijLil tjjss 3 

£ P 

.AiMj ijli 

Dari Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu berkata: 
Saya telah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam bersabda di lembah al-Aqllq: Tadi malam 
telah datang kepadaku seorang malaikat dari 
tuhanku dan berkata: shalatlah di lembah yang 
berkah ini. lalu berkata: Umrah dalam haji. (HR. al- 
Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud & Ahmad) 

Para ulama mengatakan bahwa hadits ini adalah 
landasan disunnahkannya mengerjakan shalat 
sunnah ihram sebelum niat haji dan umrah. 

Mengenai kesunnahan shalat ihram ini sudah 
difatwakan oleh Imam an-Nawawi rahimahullah 
dalam kitabnya al-majmu' Syarh al-Muhadzdzab. 

(j- 4 ^Lo*yi J13 

(53 14) 

Imam an-Nawawi berkata: Termasuk shalat sunnah 
adalah 2 rakaat shalat sunnah ihram. 221 

Ada 5 adab yang perlu diperhatikan ketika 
hendak niat ihram haji atau umrah. 5 adab ini 


1 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub a l-l I m iya h, jilid 4 hal. 53. 



194 


hendaknya dilakukan secara berurutan. Diantaranya 
adalah sebagai berikut: 222 

1. Mandi dan berwudhu terlebih dahulu 

2. Memakai pakaian ihram 

3. Memakai wewangian 

4. Shalat sunnah ihram 2 rakaat 

5. Niat ihram haji atau umrah 

29. Shalat Sunnah Thawaf 

Shalat sunnah thawaf adalah shalat sunnah yang 
dikerjakan ketika selesai mengerjakan thawaf haji 
atau umrah. 

Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
seorang ulama besar madzhab Syafi'iy menyebutkan 
sebagai berikut: 

^Jip i_JgJi (_5^- y5 1 _'i fj* jrf lil 

(244 -.j,) 

Jika sudah selesai mengerjakan thawaf maka 
kemudian shalat 2 rakaat thawaf. Shalat sunnah 
thawaf ini hukumnya sunnah mu'akkadah menurut 
pendapat yang ashah. 223 

Shalat sunnah thawaf ini dilakukan di belakang 
maqam ibrahim. Maqam ibrahim adalah sebuah batu 

222 an-Nawawi, al-ldhoh Fii Manasiki al-Hajji wa al-Umrah, 
Bairut: Darul Kutub al-llmiyah, jilid 1 hal. 124. 

223 an-Nawawi, al-ldhoh Fii Manasiki al-Hajji wa al-Umrah, 
Bairut: Darul Kutub al-llmiyah, jilid 1 hal. 130. 



195 


yang dulu dijadikan pijakan oleh nabi Ibrahim oloihis 
salaam saat membangun ka'bah. 224 

Dalil mengenai shalat sunnah thawaf adalah al- 
Quran surat al-Baqarah ayat 125 di bawah ini: 

Dan jadikanlah maqam ibrahim sebagai tempat 
shalat. (QS. Al-Baqarah : 125) 

Imam as-Suyuti rahimahullah (w. 911 H) 

mengatakan dalam kitab tafsirnya bahwa ayat ini 
sebagai landasan disunnahkannya mengerjakan 
shalat sunnah thawaf di belakang maqam ibrahim 
(tempat berdiri nabi ibrahim). 225 

Mengenai kesunnahan shalat sunnah thawaf ini 
sudah difatwakan oleh Imam an-Nawawi 
rahimahullah dalam kitabnya al-majmu' Syarh al- 
Muhadzdzab. 

IzaSj \SSj IzaSj ; 4 iil r U*yi J'i 

(53 14 ) UA 4 L 1 1 

Imam an-Nawawi berkata: Termasuk shalat sunnah 
adalah 2 rakaat shalat sunnah ihram. Begitu juga 
shalat sunnah thawaf 2 rakaat. 226 


224 an-Nawawi, al-ldhoh Fii Manasiki al-Hajji wa al-Umrah, 
Bairut: Darul Kutub al-llmiyah, jilid 1 hal. 245. 

225 As-Suyuti, Tafsirul Jallaalain, Kairo: Darul Hadits, jilid 1 hal. 
26. 

226 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 4 hal. 53. 



196 


Thawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah yang 
dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri pada Hajar 
Aswad dan dilakukan sebanyak tujuh kali putaran, 
dengan menjadikan bagian kiri tubuhnya ke arah 
Ka'bah. 

Para ulama menyebutkan setidaknya ada 4 
macam jenis thawaf. 227 

1. Thawaf ifadhah 

2. Thawaf qudum 

3. Thawaf wada' 

4. Thawaf sunnah atau thawaf tahiyatul masjid 

30. Shalat Sunnah Setelah Keluar Dari Ka'bah 

Disunnahkan untuk shalat 2 rakaat bagi 
seseorang yang berkesempatan masuk ke dalam 
ka'bah. 

Jadi ketika seseorang bisa masuk ke dalam ka'bah 
lalu kemudian keluar dari ka'bah disunnahkan untuk 
shalat sunnah 2 rakaat dulu setelah keluar dari dalam 
ka'bah. 

Imam ar-Ramli rahimahullah (w. 1004 H) seorang 
ulama besar madzhab Syafi'iy juga menyebutkan hal 
yang sama sebagai berikut: 


227 an-Nawawi, al-ldhoh Fii Manasiki al-Hajji wa al-Umrah, 
Bairut: Darul Kutub al-llmiyah, jilid 1 hal. 204. 



197 


L<»_LSj 4_lj^c o^ Jjs- otx*Sjj S^-Lo-4-l <yi -j 'j bfj 

<bL£ 14 . 4 . L 4 4**SCSl j.... (Jj - 1 

(122 /2) Jj 

Diantara shalat sunnah yang tidak dianjurkan 

berjamaah adalah shalat 2 rakaat ketika hendak 

pergi dan datang dari safar. Begitu juga shalat 2 
rakaat ketika keluar dari ka'bah dengan 

menghadapkan wajahnya ke arah ka'bah. 228 

Syaikh Nawawi al-Bantani rahimahullah (w. 1316 
H) juga mengatakan hal yang sama dalam kitabnya 
Nihayatu az-Zain. 

<bL£ \ g * (J? b* j I* 4-mSCil ^jA j}i~\ J_*j ObjiSjj 

(105 :^) 

Disunnahkan shalat 2 rakaat setelah keluar dari 
ka'bah dengan menghadap ke arah ka'bah. 229 

31. Shalat Sebelum Keluar Dari Masjid Nabawi 

Disunnahkan bagi seseorang yang mengunjungi 
atau masuk ke dalam masjid nabawi di Madinah 
untuk mengerjakan shalat 2 rakaat terlebih dahulu 
sebelum keluar atau meninggalkan masjid nabawi. 


8 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: 
Darul Fikri, jilid 2 hal. 122. 


229 Nawawi, Nihayatuz Zain, Bairut: Darul Fikr, jilid 1 hal. 105. 



198 


Imam Zakariya al-Anshari rahimahullah (w. 926 
H) seorang ulama besar madzhab Syafi'iy 
mengatakan sebagai berikut: 

4 J 4l)l iljl lil 

J oJlkU »■> * ! .ojlS^jl (3 L»A”" 01 

(206 /1) oJUajl 


Jika seseorang ingin keluar dari masjidnya rasulullah 
sha Hallah u a la Ih I wasallam disunnahkan untuk shalat 
2 rakaat sebagal perpisahan dengan masjid nabawl. 
Hal ini juga disebutkan oleh Imam an-Nawawi dalam 
kitab al-Adzkar. 230 


Al-lmam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) juga 
menyebutkan hal yang sama dalam kitabnya al- 
Adzkar. 


ol _^0 J& _^Jlj iljl ISjj 

j>iJl jjkl f bc 

'J j^JJl 2S)I <_g*5l ^y~3 ‘«-bpjJl 

(J, tlZJJj— j >-1 !«Xa 


C0y>-*yij LjjJl (3 CiOOl_>/23 j dJjS 4_Lg_^ 

^33 *^ -ccHA bsUsjl (j^jrLp (jO.1_^ tojj 


(205 


230 Zakariya al-Anshari, Asnal Mathalib Fii Syarhi Raudhitthalib, 
Bairut: Darul Kitab al-lslami, jilid 1 hal. 206. 



199 


Jika hendak keluar dari masjid nabawi di madinah 
disunnahkan shalat 2 rakaat perpisahan dengan 
masjid nabawi. Kemudian berdoa apa saja. Lalu 
ziarah ke kubur nabi shallallahu alaihi wasallam dan 
mengucapkan salam ke beliau. Lalu berpamitan 
dengan nabi sambil mengucapkan: "Allahumma laa 
taj'al hadza akhirol ahdi biharomi rasulika, wayassir 
lii al-'auda ilal h aroma i n sabi la n sah lata n bimannika 
wa fadlika warzugni al-'afwa wal 'aafiyata fiddunya 
wal aakhiroh, waruddana saalimiin ghanimiin ila 
awtonina aaminiin". 231 

32. Shalat Sunnah Syukur Setelah lstisqa' 

Pernah kita singgung pembahasan mengenai 
shalat istisqa' di no 15. Ketika dilanda kekeringan kita 
disunnahkan untuk mengerjakan shalat istisqa. 

Nah, ketika sudah melaksanakan shalat istisqa' 
dan ternyata turun hujan maka disunnahkan untuk 
mengerjakan shalat sunnah 2 rakaat lagi sebagai 
bentuk rasa syukur kepada Allah SWT yang telah 
menurunkan hujan. 


Imam Ibnu Hajar al-Haitami rahimahullah (w. 974 
H) seorang ulama besar yang bermadzhab syafi'iy 
menyebutkan hal ini sebagai berikut: 


an-Nawawi, al-Adzkar, Bairut: Darul Fikr, hal. 205. 



200 


i» ^1x^1 &Ji£- .aJlp 1^S\_4 Lii—^Jl Jj«j ./alla 

(237 /2) 

Disunnahkan shalat syukur setelah shalat istisqa' 
(minta hujan). 232 

Imam ar-Ramli rahimahullah (w. 1004 H) seorang 
ulama besar madzhab Syafi'iy juga mengatakan hal 
yang sama. 

. aJLp l/. 5.LS Jjt; ohk y^Jlj 

(122 / 2 ) 

Disunnahkan shalat sunnah setelah istisqa' sebaqai 
rasa syukur kepada Allah SWT. 233 

33. Shalat Sunnah Qatl 

Shalat sunnah qatl adalah shalat sunnah yang 
dilakukan oleh seseorang yang hendak dihukum 
mati. Sebelum dia dibunuh atau dipancung 
disunnahkan baginya untuk shalat sunnah 2 rakaat. 

Imam an-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) 
seorang ulama besar madzhab Syafi'iy menyebutkan 
bahwa shalat qatl pernah dilakukan oleh salah satu 
sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam yang 
bernama Hubaib bin Adiy radhiyallahu anhu. 


232 Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj Fii Syarhil Minhaj, 
Bairut: Darul Fikri, jilid 2 hal. 237. 

233 ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj, Bairut: 
Darul Fikri, jilid 2 hal. 122. 


201 


31 y 2 j iji L^jjP ji 4->- (3 jl _ •? 0 1 413 Jjji I 

_yfiJl /jjl i^_~>^>- j! (_^ 3o4J- .43^1 oj 43s 

aSjI ^1 _ ( jjJl ( j^aj (J? oj-ilaJ jliS^Jl y >-1 *UP <&l lj~^J 

-y5 3 ^ (JJ t ■ CZR^fj ^ >3 ‘3’3^'"‘ *(J^® j*-l '-‘’J 3-f- 

0 J 4 L' £ 3 *^' ,j 3 — 3 jL>t-Jl oljj .J^dl 3 p (jOiS^il 

(53 / 4 ) 

Disunnahkan bagi yang hendak digishas, dihukum 
had atau lainnya untuk shalat sunnah 2 rakaat jika 
memungkinkan. Hal ini berdasarkan hadits Abu 
Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sahabat Hubaib 
bin Adiy ketika hendak dibunuh orang-orang kafir di 
zaman nabi beliau berkata" perkenankanlah bagiku 
untuk shalat 2 rakaat terlebih dahulu. H R. al-Bukhari 
& Muslim. Maka dia termasuk orang yang pertama 
kali melakukan shalat 2 rakaat ketika hendak 
dibunuh. 234 

Alhamdulillah akhirnya selesai sudah penjelasan 
mengenai 33 macam shalat sunnah. 

Kami ingatkan kembali bagi para pembaca buku 
ini bahwa 33 shalat sunnah yang kami sebutkan 
diatas adalah shalat sunnah yang kami temukan 
penjelasannya dari para ulama salaf dalam berbagai 
macam kitab f i q i h. 


234 an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut: Darul 
Kutub al-llmiyah, jilid 4 hal. 53. 



202 


Angka 33 ini mungkin saja belum final. Bisa saja 
lebih banyak jumlah shalat sunnah yang dijelaskan 
oleh para ulama. Akan tetapi yang kami sebutkan 
dalam buku ini hanya sebatas yang kami ketahui 
rujukannya saja. 

Dari 33 macam jenis shalat sunnah ini ternyata 
ada yang disepakati hukumnya oleh para ulama. Ada 
juga yang tidak disepakati mengenai hukumnya. 
Artinya ada khilafiyah diantara ulama dalam hal 
boleh atau tidak melaksanakannya. 

Maka kita sebagai orang awam sudah selayaknya 
untuk menghargai pendapat para ulama kita dalam 
masalah khilafiyah f i q i h. Bagi yang mengamalkan 
beberapa shalat sunnah yang kami sebutkan di atas 
insyaAllah ada ulama yang membolehkannya. 
Wallahu a'lam bisshowaab. 



203 


Penutup 


Bismillaahirrahmaanirrahiim. Segala puji bagi 
Allah SWTTuhan semesta alam. Shalawat dan salam 
semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi 
Muhammad shallallahu alaihi wasallam, beserta 
keluarga, para shahabat yang mulia serta para 
pengikut beliau yang setia. 

Shalat adalah tiang agama yang harus dijaga oleh 
setiap orang yang mengaku sebagai muslim. 

Siapapun kita dan apapun pekerjaan kita maka 
sudah menjadi kewajiban kita untuk menjalankan 
ibadah shalat khususnya shalat lima waktu dalam 
kehidupan kita sehari-hari. 

Sebagai tambahan ibadah shalat kita yaitu selain 
shalat 5 waktu maka marilah kita sibukkan diri kita ini 
dengan menjalankan shalat lainnya yang hukumnya 
sunnah. Mari perbanyak shalat sunnah. Mudah- 
mudahan dengan shalat sunnah kita mendapatkan 
keutamaan yang agung disisi Allah SWT. 

Demikianlah tulisan singkat terkait masalah 
shalat sunnah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi 
saya pribadi, bagi keluarga saya dan seluruh kaum 
muslimin umumnya. 



204 


Kami ingatkan selalu bahwa dalam mengamalkan 
masalah fiqhiyah kita harus memiliki adab terhadap 
para ulama lain yang berbeda pendapatnya dengan 
pilihan kita. Tidak boleh saling membenci, memusuhi 
atau menyalahkan. 

Bahkan jika kita menganggap diri kita paling 
benar sendiri dan yang lain salah semua adalah 
merupakan bentuk kesombongan yang sangat nyata. 

Jadikanlah perbedaan yang ada itu sebagai 
khazanah ilmu islam yang sangat luas manfaatnya. 
Kita hargai hasil ijtihad para ulama kita dengan tetap 
santun terhadap pendapat yang berbeda dengan 
pilihan kita. 

Terakhir kami sampaikan terima kasih kepada 
para pembaca buku ini dan juga ucapan terimakasih 
untuk semua team asatidz Rumah Fiqih Indonesia 
yang turut serta membantu dalam terwujudnya buku 
ini. 

Semoga menjadi amal jariyah untuk para ulama 
kita, guru-guru kita, orang tua Penulis dan team 
asatidz Rumah Fiqih Indonesia. Aamiin. 

Muhammad Ajib, Lc. MA. □ 



205 


Referensi 


Al Qur'an Al-Kariim 

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. 
Al Jami' As Shahih (Shahih Bukhari). Daru Tuq An 
Najat. Kairo, 1422 H 

An Nisaburi, Muslim bin Al hajjaj Al Qusyairi. 
Shahih Muslim. Daru Ihya At Turats. Beirut. 1424 H 

At Tirmidzi, Abu Isa bin Saurah bin Musa bin Ad 
Dhahak. Sunan Tirmidzi. Syirkatu maktabah Al 
halabiy. Kairo, Mesir. 1975 

As Sajistani, Abu Daud bin Sulaiman bin Al Asy'at. 
Sunan Abi Daud. Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, 
Mesir. 2009 

Al Quzuwainiy, Ibnu majah Abu Abdullah 
Muhammad bin Yazid. Sunan Ibnu majah. Daru 
Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009 

Asy-Syafi'iy, al-Umm, 8 Jilid, Bairut: Darul 
Ma'rifah. 1990 

An nawawi , Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf. 
Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. Darul Ihya Arabiy. 
Beirut. 1932 



206 


An nawawi , Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf. 
Al Minhaj syarhu Shahih Al Muslim bin Al Hujjaj. Darul 
Ihya Arabiy. Beirut. 1932 

an-Nawawi, at-Tibyan Fii Aadaabi Hamalatil 
Quran, Daru Ibni Hazm, Bairut:. 1994 

Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj Fii Syarhil 
Minhaj, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra. 

Asy-Syirbini , Mughnil Muhtaj llaa Ma'rifati 
Ma'ani Alfadzil Minhaj. Darul Kutub llmiyyah. Kairo, 
Mesir. 1997 

Ar-Ramli , Nihayatul Muhtaj llaa Syarhil Minhaj. 
Darul Kutub llmiyyah. Kairo, Mesir. 1997 

Nawawi, Nihayatuz Zain, Bairut: Darul Fikr. 

Zainuddin al-Malibari, Fathul Mu'iin, Bairut: Daru 
Ibnu hazm. 

Abu Bakr ad-Dimyati, l'anatu ath-Thalibin 'Ala 
Halli Alfaadzi Fathil Mu'iin, Bairut: Darul Fikr. 1997 

Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqhu al-lslami wa 
Adillatuhu, Damaskus: Darul Fikr. 

Taqiyuddin al-Hisni , Kifaayatul Akhyar Fii Halli 
Ghayatil Ikhtishar. Darul Kutub llmiyyah. Kairo, Mesir. 
1997 

Al-Ghazali , Ihya' Ulumiddin. Darul Kutub 
llmiyyah. Kairo, Mesir. 1997 



Profil Penulis 


HP 

082110869833 

WEB 

www.rumahfiqih.com/aiib 

EMAIL 

muhammadajib81@vahoo.co.id 



T/TGL LAHIR 

Martapura, 29 Juli 1990 

ALAMAf 

Tambun, Bekasi Timur 

PENDIDIKAN 

S-l 

: Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud 
Kerajaan Saudi Arabia - Fakultas Syariah 

Jurusan Perbandingan Mazhab 

S-2 

: Institut Ilmu Al-Quran (110.) Jakarta 

Konsentrasi Ilmu Syariah 


Muhammad Ajib, Lc., MA, lahir di Martapura, 
Sumatera Selatan, 29 Juli 1990. Beliau adalah putra 
pertama dari pasangan Bapak Muhammad Ali dan 
Ibu Siti Muaddah. 

Setelah menamatkan pendidikan dasarnya (SDN 
11 Terukis) di desa kelahirannya, Martapura, 
Sumatera Selatan, ia melanjutkan studi di MTsN 
Martapura, Sumatera Selatan selama 1 tahun dan 
pindah ke MTsN Bawu Batealit Jepara, Jawa Tengah. 

Kemudian setelah lulus dari MTsN Bawu Batealit 
Jepara beliau lanjut studi di Madrasah Aliyah Wali 



208 


Songo Pecangaan, Jepara. Selain itu juga beliau 
belajar di Pondok Pesantren Tsamrotul Hidayah yang 
diasuh oleh KH. Musta'in Syafiiy rahimahullah. Di 
pesantren ini, beliau belajar kurang lebih selama 3 
tahun. 

Setelah lulus dari MA (Madrasah Aliyah) setingkat 
SMA, beliau kemudian pindah ke Jakarta dan 
melanjutkan studi strata satu (S-l) di program 
Bahasa Arab ( i'dad dan takmili ) serta fakultas Syariah 
jurusan Perbandingan Madzhab di LIPIA (Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Islam Arab) (th. 2008-2015) yang 
merupakan cabang dari Univ. Islam Muhammad bin 
Saud Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk wilayah Asia 
Tenggara. 

Setelah lulus dari LIPIA pada tahun 2015 
kemudian melanjutkan lagi studi pendidikan strata 
dua (S-2) di Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 
fakultas Syariah dan selesai lulus pada tahun 2017. 

Berikut ini beberapa karya tulis beliau yang telah 
dipublikasikan dalam format PDF dan bisa 
didownload secara gratis di website rumahfiqih.com, 
di antaranya: 

1. Buku "Mengenal Lebih Dekat Madzhab Syafiiy" 

2. Buku "Ternyata Isbal Haram, Kata Siapa?". 

3. Buku "Dalil Shahih Sifat Shalat Nabi SAW Ala 
Madzhab Syafiiy". 

4. Buku "Hukum Transfer Pahala Bacaan al- 
Quran". 



209 


5. Buku "Maulid Nabi SAW Antara Sunnah & 
Bid'ah". 

6 . Buku "Masalah Khilafiyah 4 Madzhab 
Terpopuler". 

7. Buku "Bermadzhab Adalah Tradisi Ulama 
Salaf". 

8 . Buku "Praktek Shalat Praktis Versi Madzhab 
Syafiiy". 

9. Buku "Fiqih Hibah & Waris". 

10. Buku "Asuransi Syariah". 

11. Buku "Fiqih Wudhu Versi Madzhab Syafiiy". 

12. Buku "Fiqih Puasa Dalam Madzhab Syafiiy". 

13. Buku "Fiqih Umrah". 

14. Buku "Fiqih Qurban Perspektif Madzhab 
Syafiiy". 

15. Buku "Shalat Lihurmatil Waqti". 

16. Buku "10 Persamaan & Perbedaan Tata Cara 
Shalat Antara Madzhab Syafi'iy & Madzhab 
Hanbali". 

Saat ini beliau masih tergabung dalam Tim 
Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia 
( www.rumahfiqih.com ), yang berlokasi di Kuningan 
Jakarta Selatan. Rumah Fiqih adalah sebuah institusi 
nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama 
di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih 
perbandingan yang original, mendalam, serta 
seimbang antara madzhab-madzhab yang ada. 

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan 
dari berbagai majelis taklim baik di masjid, 
perkantoran ataupun di perumahan di Jakarta, 
Bekasi dan sekitarnya. 



Secara rutin juga menjadi narasumber pada acara 
YAS'ALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau 
juga tercatat sebagai dewan pengajar di 
sekolahfiqih.com. 

Beliau saat ini tinggal bersama istri tercinta 
Asmaul Husna, S.Sy., M.Ag. di daerah Tambun, 
Bekasi. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui 
media Whatsapp di 082110869833 atau bisa juga 
menghubungi beliau melalui email pribadinya: 
muhammadaiib 81 @yahoo.co.id 


a Humah Fiqih Indonesia 


RUMAH FIO.IH adalah sebuah institusi non-profit 
yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan 
pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. 
Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul- 
Uluum Al-lslamiyah yang berkedudukan di Jakarta, 
Indonesia. 

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk 
mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih 
Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com 











